Kasus Covid-19 


di Indonesia 
(Data per 2 Januari 2022) 


) Positif: 4.263.168 (#174) 


MEDIA 
INDOESIA 


(o) 


NY 
MEDIA GROUPE 
NETWORK 


b Sg ag 144.097 (1) 


88. 


Memakai Menjaga Mencuci 
masker jarak tangan 


Sumber: Satgas Penanganan Covid-19 


(@) omediaindonesia 


Rp4.000/eks 

(di luar P. Jawa t ongkos kirim) 
Rp39.000/bulan 

(di luar P. Jawa t ongk kirim) 


16 HALAMAN/20 HALAM 


Harian Umum 
Media Indonesia 


NO.14731/TAHUN KEE HE PAI 


NW) 


Setops: 1» 


Peralab Agama 
sebagai 


Senjata 
Politik 


Gus Yahya menegaskan 
kehadiran NU untuk 


mengupayakan 


maslahat bagi semua 
orang secara inklusif, 


AYA bicaranya tenang, 
santai, bahkan kadang 
menyelipkan humor- 
humor yang tidak ter- 
duga. Itulah sosok Ketua Umum 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU) KH Yahya Cholil Staguf. 
Ketua umum terpilih salah satu 
ormas Islam terbesar di Indone- 
sia masa khidmat 2021-2026 ini 
menarik perhatian publik. 

Putra tokoh NU yang juga 
deklarator Partai Kebangkitan 
Bangsa, KH Muhammad Cholil 
Bisri, itu berhasil mengalahkan 
petahana KH Said Agil Siroj se- 
cara signifikan. Untuk menggali 
arah kepemimpinannya dalam 
menakhodai PBNU, jurnalis Media 
Indonesia, Ade Alawi dan Dhika 
Kusuma Winata mewancarai pria 
berusia 55 tahun yang akrab di- 
sapa Gus Yahya ini di sela kesibuk- 
annya menerima tamu di Kantor 
PBNU, Jalan Kramat Raya No 164, 
Jakarta Pusat, Kamis (30/12/2021). 
Berikut petikannya: 


Bagaimana Anda memaknai 
kemenangan dalam kontestasi 


Ketua Umum PBNU pada Muk- 
tamar Ke-34 NU? 

Cabang-cabang menerima ta- 
waran saya dan bersepakat de- 
ngan saya mengenai hal-hal yang 
harus dilakukan sesudah ini di 
dalam Nahdlatul Ulama, yaitu 
melakukan konsolidasi organisasi 
supaya organisasi ini, NU seba- 
gai organisasi itu menjadi lebih 
koheren. Kedua, menegaskan ke- 
hadiran NU untuk mengupayakan 
maslahat bagi semua orang secara 
inklusif. 


Terpilihnya Anda apakah 
mengindikasikan mayoritas di 
tubuh NU merindukan rege- 
nerasi kepemimpinan? 

Saya tidak tahu perkiraan ber- 
bagai pihak, tapi ini sudah jadi 
perkiraan saya sejak awal karena 
saya bertemu dengan (pengurus) 
cabang-cabang dan wilayah- 
wilayah, saya bertemu langsung 
dengan mereka. Saya bertemu 
dengan 474 cabang dan wilayah 
sebelum muktamar, saya tahu 
apa yang mereka pikirkan. Saya 
memberikan tawaran yang kemu- 


Yahya Cholil Staguf 


» Kelahiran Rembang, 16 Februari 1966. 
» Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang. 
» Putra dari salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cholil Bisri. 
» Pendidikan terakhir: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Gadjah Mada 
» Karier: 


e Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). 


e Tenaga ahli perumus kebijakan Dewan Eksekutif Agama-Agama 


AS- Indonesia (2015). 


9g 
» Ketua Umum PBNU (2021-2026). 
s Penghargaan dan Kiprah: 
....Yop 500 Muslim Berpengaruh kategori administrator negara. 


e Menyuarakan perdamaian dalam berbagai kunjungan ke 
negara-negara Eropa, AS, dan Timur Tengah. 


Sumber: Antara/Litbang MI 


dian mereka sepakati, saya jawab 
keberatan-keberatan mereka ten- 
tang saya dan seterusnya. 


Seperti apa kontrak politik 
Anda dengan para pendukung 
saat Anda turun ke bawah? 

Bekerja bersama, bahwa PBNU 
tidak akan lagi bekerja sendirian, 
tapi bekerja bersama-sama de- 


ngan jajaran pengurus di berba- 
gai tingkatan lainnya. Menurut 
saya, paling menarik ialah soal 
kebersamaan itu karena selama 
ini memang keadaan kita bahwa 
secara organisasi kurang koheren. 
Setiap elemen organisasi ini 
masing-masing kurang terhubung 
satu sama lain. Dengan tawaran 
untuk meluncurkan satu strategi 


konsolidasi supaya bisa koheren, 
bisa dibangun kebersamaan yang 
lebih utuh, ini yang paling me- 
narik. Itu yang sebetulnya paling 
dibutuhkan cabang-cabang dan 
wilayah-wilayah. 


Sebagian kalangan meng- 
khawatirkan terpilihnya Anda 
sebagai Ketua Umum PBNU 
karena Anda sangat dekat de- 
ngan Israel. Bagaimana Anda 
menyikapinya? 

Walaupun saya dianggap mi- 
salnya punya hubungan dengan 
Israel, yang sebetulnya itu juga 
boleh dikatakan fitnah belaka. 
Cabang-cabang tahu apa yang 
saya lakukan dan mereka tetap 
memilih saya. Apa pun persepsi 
mereka tentang saya dan Yahudi 
dan lain-lain, mereka setuju de- 
ngan saya. 


Pemerintah Israel dan se- 
kutunya diam-diam melobi 
pemerintah Indonesia agar 
Indonesia membuka hubungan 
diplomatik dengan Israel. Tang- 
gapan Anda? 


Pindai OR Code 
untuk video 
wawancara. 


MI/SUSANTO 


Masalah kita dengan Israel ini, 
persoalannya karena Israel ini 
belum sepenuhnya diintegrasikan 
ke dalam tata dunia baru pasca- 
Perang Dunia II sehingga ada 
posisi bahwa perbatasan Israel 
itu belum sepenuhnya definitif. 
Itu yang kemudian dimanfaatkan 
sementara ini oleh pemerintah 
Israel. Misalnya, untuk membuat 
klaim-klaim sepihak terhadap 
berbagai wilayah yang sebetulnya 
merupakan wilayah dari negara- 
negara tetangganya seperti Tepi 
Barat yang tadinya milik Yorda- 
nja, kemudian (Dataran Tinggi) 
Golan yang tadinya milik Suriah 
dan sebagainya. 

Nah, kalau kita memang harus 
melakukan normalisasi hubungan 
dengan Israel, ini harus dengan 
paket perjanjian tentang peng- 
akuan keberadaan yang termasuk 
di dalamnya definisi perbatasan 
Israel. Itu harus bagian dari itu. 
Oke kita akui Israel, tapi mana 
batasnya. Harus sampai situ. Ka- 
lau ndak, ya ndak bisa. 


Bersambung ke halaman 2 


Editorial | Hlm 2 


Sekolah tatap muka yang dimulai 
pada hari ini diselenggarakan 
dalam bayang-bayang penyebaran 
omikron. Karena itu, protokol kesehat- 
an mutlak berjalan tegak lurus." 


Ekspor Batu Bara 
Disetop Satu Bulan 


Pengusaha batu bara 

dinilai kerap tak memenuhi 
komitmennya untuk memasok 
batu bara ke PLTU milik PLN. 
Pasokan ke pembangkit PLN pun 
kerap defisit. 


Ekonomi | Hlm 10 


Memasuki 2022 dengan Memacu Riset Nasional 


Presiden Perpanjang 
Status Pandemi 


PRESIDEN Joko Widodo secara 
resmi telah memperpanjang status 
pandemi covid-19 di Tanah Air. 
Ini dituangkan dalam Keputusan 
Presiden Nomor 24 Tahun 2021 ten- 
tang Penetapan Status Faktual Pan- 
demi Covid-19 di Indonesia yang 
ditandatangani dan diundangkan 
pada 31 Desember 2021. 
“Menetapkan pandemi covid-19 
yang merupakan Global Pandemic 
sesuai pernyataan World Health 
Organization secara faktual masih 
terjadi dan belum berakhir di In- 
donesia,” demikian bunyi diktum 
kesatu pada Keppres 24/2021. 
Perpanjangan status tersebut 
ditetapkan dengan berbagai per- 
timbangan, utamanya penyebaran 
virus mematikan itu sampai saat 


ini belum berakhir dan berdam- 
pak terhadap berbagai aspek 
termasuk kesehatan, ekonomi, dan 
sosial yang luas di Indonesia. 
Keppres tersebut juga dimun.cul- 
kan sebagai dasar hukum untuk 
menghadapi tantangan di 2022. 
“Diperlukan langkah-langkah ke- 
bijakan khususnya di bidang per- 
ekonomian, keuangan negara, dan 
sektor keuangan dalam rangka 
menghadapi ancaman perekono- 
mian dan/atau stabilitas sistem 
keuangan sebagai kesinambungan 
dari kebijakan sebelumnya dengan 
mendasarkan pada UU Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan 


1. aa ca 


“Menetapkan pandemi 
covid-19 yang merupa- 
kan Global Pandemic 


sesuai pernyataan 


WHO secara faktual 


masih terjadi 
di Indonesia." 


Joko Widodo 
Presiden RI 


au 0 


Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Vi- 
rus Disease 2019 dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomi- 
an Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan menjadi undang- 
undang dan peraturan perundang- 
undangan terkait lainnya,” ungkap 
isi keppres. 

Pada diktum kedua, disebutkan 
pemerintah dalam menangani 
pandemi akan terus melaksana- 


Standardisasi 
masih Digodok 


Pelayanan kelas rawat inap (KRI) 
BPJS Kesehatan akan segera di- 
jadikan kelas standar sehingga pe- 
serta BPJS Kesehatan hanya akan 
menerima fasilitas kelas standar 
yang ditetapkan pemerintah. 


Humaniora | Hlm 13 


“Presidensi G20 Indonesia ini, 
diharapkan domestik impact- 


nya lebih tinggi daripada 


pertemuan IMF dan World 


Bank di Bali 2018 lalu.” 


Airlangga Hartarto 
Menko Bidang Perekonomian 


Selekta | Him 2 


SENO 


Mari kita memasuki 2022 dengan tekad terus membangun ekosistem dan budaya 


riset yang unggul dan kompetitif demi meraih Indonesia yang lebih maju. 


F' 


1 & 


BIRO PERS/SETPERS 


kan berbagai kebijakan keuangan 
yang didasarkan pada UU Nomor 
2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti 
UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Covid-19 
serta undang-undang yang meng- 
atur mengenai anggaran penda- 
patan dan belanja negara setelah 
melalui proses legislasi dengan 
DPR. (Pra/X-11) 


Kolom Pakar | Him 6 


Hantu Inflasi yang 
Selalu Berulang 


ANCAMAN inflasi pangan menghantui Indo- 
nesia beberapa pekan menjelang pergantian 
tahun. Ancaman ini dipicu oleh kenaikan harga 
beberapa bahan pokok, di antaranya telur, mi- 


nyak goreng, dan cabai. 


Kenaikan harga sejumlah bahan pangan 
pokok menjelang penghujung tahun ini kerap 
terjadi. Ini merupakan pola yang terbentuk dan 
berulang karena adanya Hari Raya Natal dan 


menjelang tahun baru. 


FOKUS MI 
sal 


Pindai OR Code 
untuk ulasan 
selengkapnya. 


Kenaikan harga pangan yang terus berulang 
ini mendorong banyak pihak mendesak pemerintah untuk dapat 
mengendalikan kenaikan harga bahan-bahan pokok ini supaya 
tidak membuat kesulitan bagi masyarakat. Masyarakat berpeng- 
hasilan rendah akan sangat terdampak dengan kenaikan harga 
bahan kebutuhan pokok ini. Apalagi sebelumnya mereka telah 
tertekan akibat pandemi covid-19. 

Banyak pemicu yang menyebabkan kenaikan harga ini, mulai 
faktor cuaca, tingginya permintaan dalam negeri, hingga pengaruh 
harga di tingkat global. Ulasan selengkapnya ada di halaman 
e-paper Media Indonesia hari ini. (Hde/X-10) 


#8 MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG 


2 SENIN, 3 JANUARI 2022 


EDITORIAL 


Omikron Membayangi 
Sekolah Tatap Muka 


PEMBELAJARAN tatap muka (PTM) di sekolah di- 
mulai pada hari ini. Meski 
demikian, keselamatan 
nyawa semua warga satuan 
pendidikan tetap menjadi 
prioritas utama yang wajib 
dipertimbangkan. 

Pertimbangan utama 
jalah semua persyaratan 
untuk PTM harus dipenuhi 

sekolah. Tidak ada kom- 
promi, jangan paksakan 
sekolah yang tidak me- 
menuhi syarat untuk me- 
nyelenggarakan PTM. 
Semua persyaratan itu sudah tertera 
sangat terperinci dalam surat keputusan bersama 
empat menteri pada 21 Desember 2021. Keempat 
menteri itu ialah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri 
Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam 
Negeri. Moral keputusan bersama itu ialah kesela- 
matan warga satuan pendidikan merupakan hukum 
tertinggi. 

Berdasarkan keputusan bersama itu, satuan pen- 
didikan yang berada pada daerah khusus berda- 
sarkan kondisi geografis sesuai dengan Keputusan 
Mendikbudristek Nomor 160/P/2021 tentang Daerah 
Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis, dapat me- 
laksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh 
dengan kapasitas peserta didik 100Y6. Ada 9.449 
satuan pendidikan yang masuk kategori daerah 
khusus tersebut. 

Dengan demikian, PTM akan digelar serentak pa- 
da hari ini di 9.449 satuan pendidikan di Indonesia. 
PTM di wilayah PPKM level 1-2 bisa dilaksanakan 
setiap hari, ruang kelas terisi 100Yo, dan durasi bela- 
jar paling lama 6 jam. Syaratnya ialah minimal 80Yo 
siswa dan tenaga pendidik serta 50Yo warga lansia di 
kabupaten/kota sudah divaksinasi dosis dua. 

Patut diapresiasi persyaratan PTM yang dikaitkan 
dengan vaksinasi peserta didik, tenaga kependidik- 
an, dan warga lansia. Dengan demikian, basis per- 
timbangan PTM ialah kekebalan komunitas. WHO 
menetapkan bahwa standar vaksin dalam memben- 
tuk kekebalan yang baik ialah yang memiliki nilai 
efikasi di atas 5096. 

Kendati demikian, sesuai SKB 4 menteri, orang- 
tua/wali peserta didik dapat tetap memilih pembela- 
jaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak 
jauh bagi anaknya sampai semester gasal tahun 
ajaran 2021/2022 berakhir. 

Harus tegas dikatakan bahwa tanggung jawab 
atas keselamatan warga pendidikan itu sesungguh- 
nya ada di tangan kepala daerah. Sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan 
usia dini sampai pendidikan dasar menjadi kewe- 
nangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan 
urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan 
pemerintah provinsi. 

Sudah sepatutnya para kepala daerah bertang- 
gung jawab penuh atas penyelenggaraan PTM yang 
dimulai pada hari ini. Jangan sekali-kali melempar 
apalagi melepas tanggung jawab atas penyelengga- 
raan PTM. 

Pemprov DKI Jakarta, misalnya, sudah memutus- 
kan untuk menggelar PTM terbatas setiap hari mulai 
hari ini. Jumlah peserta didik 100Y6 dari kapasitas 
ruang kelas dengan lama belajar paling banyak 6 
jam pelajaran per hari. 

Elok nian bila pelaksanaan PTM juga dievaluasi 
setiap hari. Bersamaan dengan itu, pihak sekolah 
perlu menjalin kerja sama dengan dinas kesehat- 
an setempat untuk melacak kasus secara aktif di 
sekolah. 

Apabila ada warga sekolah terindikasi terpapar 
covid-19, jangan segan-segan untuk menutup seko- 
lah selama tiga hari dan pembelajaran dilaksanakan 
secara daring. 

Pelacakan kasus aktif sangat penting karena 
sudah ditemukan kasus transmisi lokal omikron. 
Jangan sampai sekolah menjadi klaster baru penye- 
baran omikron. Karena itu, kepatuhan terhadap 
protokol kesehatan di lingkungan sekolah mutlak 
dilakukan. 

Sekolah tatap muka yang dimulai pada hari ini 
diselenggarakan dalam bayang-bayang penyebaran 
omikron. Karena itu, protokol kesehatan mutlak 
berjalan tegak lurus. 


DUTA 


Silakan tanggapi melalui: 
www.mediaindonesia.com dan 
www.metrotvnews.com 
Simak tayangannya di: 
www.mediaindonesia.com/editorials 


SE LEKTA 


MEDIA 
INDONESIA 


MI/SUSANTO 


PULANG WISATA AKHIR TAHUN: wisatawan yang baru saja tiba seusai mengunjungi Pulau Pari turun dari kapal saat merapat di Dermaga Kali Adem, Penjaringan, Jakarta, 
kemarin. Dermaga Kali Adem dipadati wisatawan yang baru pulang merayakan pergantian tahun di Pulau Pari dan sekitar Kepulauan Seribu. 


Fundamen Ekonomi 
masih Sangat Baik 


Penyelenggaraan forum G-20 di Indonesia 
juga diharapkan efektif memacu 
pertambahan jumlah tenaga kerja hingga 


konsumsi. 


Despian NuRHibayaTt 
despian@mediaindonesia.com 


ENTERI Koordina- 

tor Bidang Pereko- 

nomian Airlangga 

Hartarto mengata- 
kan fundamen perekonomian 
Indonesia masih dalam kon- 
disi yang baik. Kondisi itu juga 
berkat penanganan pandemi 
covid-19 yang sudah dilakukan 
oleh pemerintah. 

“Penanganan krisis akibat 
covid-19 dalam satu tahun su- 
dah bisa recover sehingga ini 
memberikan sinyal bahwa fun- 
damen ekonomi kita masih sa- 
ngat baik,” ungkapnya dilansir 
dari laman resmi, kemarin. 

Menurut dia, hal itu pun 
diakui oleh Bank Dunia yang 
menilai saat ini Indonesia me- 
miliki kebijakan fiskal prudent 
dan kebijakan moneter yang 
tepat. 

Reformasi struktural juga di- 
lakukan secara masif sehingga 
menarik investor. “Dibanding- 
kan dengan berbagai emerging 
countries, Indonesia stand out 
karena tiga kebijakan tersebut,” 
lanjut Airlangga. 

Airlangga menambahkan, 
kembalinya indeks saham men- 
jadi suatu hal yang sangat 
positif, apalagi sebagian besar 
nasabah ialah sektor ritel atau 
individual. 

“Sehingga pascacovid-19 ini 
pasar modal secara struktur 
lebih kuat. Ditambah lagi kita 
sudah punya sovereign wealth 


ngembangan kawasan ekonomi 
khusus, terutama di sektor yang 
pertumbuhannya tinggi selama 
pandemi seperti Nongsa Digital 
Park atau di sektor renewable 
energy seperti solar farm, juga 
diminati oleh investor. 


fund yang diberi modal oleh 
pemerintah. Ini menjadi buffer 
bagi capital market ke depan,” 
ujarnya. 

Terkait dengan investasi, 
beberapa hal yang dilakukan 
pemerintah dalam Proyek Stra- 
tegis Nasional (PSN) telah men- 
dorong masuknya investasi 
lebih dari Rp5.000 triliun. Pe- 


Terkait kebijakan bank sen- 
tral AS, The Fed, Airlangga 
menegaskan Indonesia masih 
memiliki buffer untuk mena- 
han karena selama ini tingkat 
suku bunga di Tanah Air relatif 
deltanya tinggi. 

Adanya forum G-20 di Indo- 
nesia juga diharapkan efektif 
memacu pertambahan tenaga 


Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 
Diperkirakan kian Membaik 


T Pertumbuhan Ekonomi "Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 


2021 2022 
"Kementerian Keuangan: 506-5,522 
"Bank Indonesia: 4,74e-5,5Y6 
4 Ba era aa 
| Dana - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan 
II 7,07 Yo Masyarakat: 5,196-5,4Y2 
lil 3,51Y6 » Bank Pembangunan Asia (ADB): 596 
IV 5Y0-6Yo "Bank Dunia: 5,296 


» Organisasi Kerja Sama dan 
Pembangunan Ekonomi (OECD): 5,276 


T Dasar Optimisme Pemulihan Ekonomi 
» Membaiknya tingkat konsumsi masyarakat. 


» Diteruskannya sejumlah insentif dan 
bantuan sosial dari pemerintah. 


» Digitalisasi UMKM. 


T Syarat Tercapainya Pertumbuhan 
Ekonomi 
» Kondisi kesehatan stabil. 


» Keberhasilan penanganan pandemi yang 
didukung masyarakat. 


» Transformasi digital. 
Sumber: Kemenkeu/Litbang MI/Grafis: Duta 


kerja hingga konsumsi. Air- 
langga mengatakan forum G-20 
akan memberikan multiplier ef- 
fect yang besar dan melibatkan 
sekitar 33.000 pekerja. 

“Dengan Presidensi G-20 
Indonesia ini diharapkan do- 
mestic impact-nya lebih tinggi 
daripada pertemuan IMF dan 
World Bank di Bali 2018 lalu,” 
pungkasnya. 


Waspadai risiko 

Meski fondasi ekonomi Indo- 
nesia dikatakan masih tetap 
terjaga selama menghadapi 
pandemi, pemerintah diminta 
untuk tetap waspada akan ri- 
siko yang akan memengaruhi 
perekonomian. 

“Saat ini inflasi sudah men- 
gancam kualitas pertumbuhan 
ekonomi. Meski konsumsi 
mulai naik, harga kebutuhan 
pokok termasuk harga gas elpiji 
dan ke depan tarif listrik mau- 
pun harga BBM berisiko naik. 
Inflasi bisa tembus 596, semen- 
tara kenaikan upah cuma 154, 
yang berarti secara riil daya 
beli kelas menengah ke bawah 
terancam turun. Risiko lain 
ialah ancaman dari tapering 
off yang dapat mengganggu 
stabilitas moneter di dalam ne- 
geri,” ungkap Direktur Center 
of Economic and Law Studies 
(Celios) Bhima Yudhistira. 

“Risiko lainnya, kebijakan 
pajak akan agresif tahun depan. 
Salah satunya kenaikan PPN 
1199, tax amnesty jilid 2, dan 
kenaikan tarif cukai. Pemerin- 
tah dapat memberikan solusi 
dengan menahan rencana ke- 
naikan tarif listrik, BBM, dan 
penghapusan pertalite. Jangan 
terburu-buru memberikan be- 
ban baru kepada masyarakat,” 
tegasnya. (X-11) 


Setop Peralat Agama... 


Sambungan dari hlm 1 


Berdasarkan penelitian PPIM UIN Jakarta, 
terjadi penguatan konservatisme keagamaan 
yaitu paham salafi wahabi baik di kalangan 
milenial dan ASN. Bahkan, disebutkan dalam 
penelitian itu, radikalisme dan intoleransi 
juga menguat. Tanggapan Anda? 

Menurut saya, kita harus tempatkan secara 
proporsional. Kalau ini persoalannya cuma gaya 
hidup, persoalan mazhab peribadatan, enggak 
ada masalah. Misalnya kalau orang bicara soal 
celana cingkrang, silakan saja. Jidat dihitamkan, 
enggak apa-apa, karena juga jidatnya sendiri. 
Asalkan jangan ganggu gugat NKRI, Pancasila, 
UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. 


Artinya ekspresi keagamaan bebas-bebas 
saja? 

Bebas-bebas saja, itu urusan pribadi masing- 
masing. Tapi NKRI, Pancasila, UUD 1945, Bhin- 


neka Tunggal Ika ini adalah syarat mutlak agar 
kita bisa hidup berdampingan secara damai. 
Jadi, bagaimana kita semua ini, apa pun itu, bisa 
hidup berdampingan dengan damai. Apalagi ka- 
lau sesama muslim, cuma beda warnajidat saja. 
Berbeda agama saja kita harus berdampingan 
dengan damai, kok. Jadi, persoalannya bukan 
mengeklaim kebenaran posisi masing-masing, 
tapi apa pun pandangan pribadi kita bisa ber- 
dampingan dengan damai. 


NU diperkirakan bakal ditarik-tarik da- 
lam pusaran rivalitas Pilpres 2024. Bagai- 
mana Anda menyikapinya? 

Pertama-tama, saya sudah tegaskan berkali- 
kali, saya tidak mau jadi calon presiden atau 
wapres dan saya tidak mau ada calon presiden 
atau wapres dari PBNU. Dan, NU tidak akan 
melibatkan diri secara institusional dalam 
kompetisi politik apa pun termasuk Pilpres 
2024. Kami akan berusaha menjadi jembatan 


komunikasi dan sejak sekarang kami ingin 
melakukan kampanye sekuat-kuatnya agar 
semua stakeholder politik di Indonesia ini 
menjauhi politik identitas, berhenti memper- 
alat agama sebagai senjata politik. 


Setelah terpilih sebagai Ketua Umum 
PBNU, Anda diterima Presiden Jokowi di 
Istana Bogor. Apa pesan Presiden? 

Pertama, Pak Jokowi menegaskan pema- 
haman beliau bahwa NU ini adalah elemen 
yang dibutuhkan oleh seluruh bangsa, elemen 
paling strategis yang dibutuhkan oleh seluruh 
bangsa, dan seluruh bangsa berkepentingan 
untuk ikut merawat keberadaan NU. Alham- 
dulillah ini pemahaman yang luar biasa positif 
buat kami. Kedua, pemerintah siap bekerja 
sama dengan NU untuk menggulirkan agenda- 
agenda maslahat bagi seluruh bangsa dan ne- 
gara karena sebelumnya juga saya sampaikan 
bahwa kita ingin menegakkan posisi NU untuk 
berkhidmat secara inklusif untuk kemaslaha- 
tan semua orang. 


Pada periode lalu banyak sekali elemen 


dari PKB di kepengurusan PBNU. Apakah 
ke depan akan sama juga? 

Enggak cuma PKB, dulu itu ada juga yang 
dari partai lain dan saya kira nantinya juga 
akan sama saja. 


Akan tetap dipertahankan elemen-ele- 
men dari partai? 

Dipertahankan, tetapi jangan satu warna. 
Jangan satu warna supaya mereka bisa saling 
kontrol sehingga tidak ada satu pihak pun 
yang bisa memonopoli NU. Jadi, posisi NU te- 
tap bisa dipertahankan untuk di tengah. 


Presiden pada pembukaan muktamar 
juga menawarkan konsesi lahan kepada 
kalangan muda NU. Bagaimana Anda me- 
respons tawaran itu? 

Ya, alhamdulillah, nanti kita upayakan. 
Kemarin (pertemuan di Istana Bogor) diu- 
langi lagi oleh Presiden. Insya Allah (tawaran) 
Bapak Presiden kita upayakan untuk bisa me- 
ngelola itu dengan sebaik-baiknya. Tentu kita 
harus persiapkan perangkat organisasinya, 
ininya, itunya, itu pekerjaan tersendiri. (X-8) 


PKB Lobi 
Fraksi Lain 
Loloskan 


RUU TPKS 


WAKIL Ketua Umum Partai Kebang- 
kitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid 
mengatakan fraksinya di DPR RI 
akan melakukan lobi politik ke frak- 
si lain demi meloloskan Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Tindak Pi- 
dana Kekerasan Seksual (TPKS). 

Menurutnya, RUU TPKS mende- 
sak segera disahkan menjadi un- 
dang-undang mengingat maraknya 
kasus kejahatan dan kekerasan 
seksual. “PKB akan melakukan 
lobi dan pendekatan kepada fraksi 
yang masih ragu atau tidak mendu- 
kung,” ujar Jazilul ketika dihu- 
bungi, kemarin. 

Jazilul menerangkan PKB juga 
akan mendorong agar RUU TPKS 
segera masuk daftar prioritas legis- 
lasi pada 2022. Diharapkan RUU 
tersebut bisa dibahas secepatnya. 
Pasalnya, pengesahaan RUU TPKS 
juga merupakan bagian dari reko- 
mendasi Muktamar Nahdlatul Ula- 
ma (NU) yang digelar pada akhir 
Desember 2021. 

Sejauh ini ada tujuh fraksi di DPR 
yang menyetujui RUU TPKS untuk 
menjadi RUU usulan inisiatif dewan 
dan segera dibahas, yaitu PDI Per- 
juangan, Partai Gerindra, PKB, Partai 
Amanat Nasional (PAN), Partai Per- 
satuan Pembangunan (PPP), Partai 
Demokrat, dan Partai NasDem. 

Adapun satu fraksi, yakni Golkar, 
meminta penundaan pembahasan. 
Sebaliknya, Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) menolak lantaran 
ada substansi yang tidak disepa- 
kati. Alasan Fraksi PKS menolak 
karena ingin ada aturan mengenai 
pelarangan perzinaan dan penyim- 
pangan seksual. 

Dalam merespons hal itu, Jazilul 
menjelaskan perbedaan pandang- 
an terkait substansi bisa dibahas 
dengan melibatkan para pakar dan 
tokoh. “Perbedaan pandangan itu 
hal biasa dalam dinamika pemba- 
hasan sebuah rancangan undang- 
undang. Namun, RUU TPKS harus 
segera dibahas agar ada payung 
hukum komprehensif dalam mena- 
ngani kasus kekerasan seksual.” 

Dalam kesempatan terpisah, Di- 
rektur Eksekutif Maarif Institute 
Abdul Rohim Ghazali mengatakan 
RUU TPKS dan RUU tentang Perlin- 
dungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) 
mendesak disahkan tahun ini. 

Menurutnya, kedua RUU tersebut 
diharapkan dapat memberi keadil- 
an dan pemenuhan hak-hak asasi 
manusia terutama bagi kelompok 
rentan dan marginal atau termar- 
ginalkan. “Untuk mewujudkan 
harapan baru di tahun baru, ada 
dua rancangan undang-undang 
yang sangat mendesak untuk disah- 
kan,” ujarnya melalui keterangan 
pers, kemarin. 

Kedua RUU tersebut, imbuhnya, 
penting karena di dalamnya ada 
norma dan ikatan sosial yang bisa 
dijadikan payung hukum bagi 
perlindungan kelompok rentan. 
(Ind/X-11) 


MEDIA 
INDONESIA 


Soal Pilihan 
Gambar, hanya 
NasDem 

yang Naik 


PILIHAN terhadap tokoh atau sosok lebih 
tinggi daripada gambar atau bendera partai 
politik. Hal itu tergambar pada survei terbaru 
The Republic Institute yang dirilis, kemarin, 
bahwa ada penurunan pilihan masyara- 
kat terhadap bendera atau gambar partai 
politik dan peningkatan pilihan terhadap 
aktor politik atau yang biasa disebut calon 
legislatif (caleg). 

Peneliti The Republic Institute Sufyanto 
mengatakan dari Sembilan partai politik yang 
lolos ke parlemen pada Pemilihan Umum 
2019, responden yang memilih gambar par- 
tai sangat kecil hanya di rentang 13Yo sampai 
29Yo. “Hasil survei menggambarkan peran 
partai politik sebagai salah satu pilar demo- 
krasi semakin rapuh,” ujarnya melalui diskusi 
webinar Catatan Awal Tahun 2022, kemarin. 

Sufy memaparkan hasil survei yang di- 
lakukan pada 11-21 Desember 2021 dengan 
melibatkan 1.225 responden, menunjukkan 
tren itu kian menurun. Pilihan masyarakat 
terhadap bendera atau simbol partai menu- 
run 2,5199-7,91Yo jika dibandingkan dengan 
Pemilu 2019. Hanya ada satu partai politik 
yang pilihan gambar partainya naik 1,23Y6, 
yakni NasDem. 

Survei ini, terang Sufy, mempunyai mar- 
gin of error sebesar 2,38Y9 dan wawancara 
survei dilakukan melalui telepon. Dari hasil 
survei tersebut, Sufy menuturkan dengan 
melemahnya institusi partai politik, pengu- 
rus di pusat harus melibatkan tokoh lokal 
dalam penentuan kandidat calon legislatif 
yang diusung. Tokoh lokal, ujarnya, umum- 
nya menguasai daerah pemilihan sehingga 
partai bisa mendapatkan suara. “Kalau tidak 
bisa akan kehilangan suara. Ini catatan bagi 
partai politik,” ucap dia. 

Adapun penyebab pergeseran pilihan ter- 
sebut antara lain dilatarbelakangi perubahan 
kebiasaan masyarakat untuk memperoleh 
informasi politik dari media konvensional ke 
media baru, yaitu media sosial. Kini, ujar dia, 
masyarakat lebih mudah mendapatkan akses. 

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pe- 
milu (DKPP) Muhammad sepakat bahwa fungsi 
partai politik hanya bergairah ketika melakukan 
rekrutmen kader. Sementara itu, fungsi lain 
seperti pendidikan politik tidak. “Temuan ini 
semakin menguatkan fungsi partai melemah 
sebagai pilar demokrasi,” ucap dia. 


TETAP SOLID DAN 
INDEPENDEN: 
Ketua Tim Seleksi 

Anggota KPU-Bawaslu 
RI Juri Ardiantoro 

didampingi Sekretaris 

Timsel Bahtiar 

(kiri) memberikan 
keterangan di Jakarta, 
Kamis (30/12/2021). 
Tim Seleksi Calon 
Anggota Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) 
dan Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) 
memastikan tetap solid 
dan independen dalam 
memilih bakal calon 
yang berintegritas. 


POLITIK 


SENIN, 3 JANUARI 2022 3 


DOK: SEKRETARIAT TIMSEL 


Usulan Lemhannas 


Patut Dipertimbansg 


Lemhannas mengusulkan agar 
dibentuk Dewan Keamanan Nasional 
dan Kementerian Keamanan Dalam 
Negeri. Kementerian Keamanan 
Dalam Negeri nantinya akan 
menaungi Kepolisian Republik 


Indonesia. 


Sri Utami 
ami@mediaindonesia.com 


SULAN Lembaga 
Ketahanan Nasio- 
nal (Lemhannas) 
agar Kepolisian 
Republik Indonesia (Polri) 
berada di bawah kemente- 
rian patut dipertimbangkan. 
Namun, usulan tersebut 
wajib disertai kajian men- 


dalam untuk mengetahui 
berbagai dampaknya. 
“Kajian dan usulan dari 
Lemhannas ini patut diper- 
timbangkan. Tentu mesti 
disertai kajian yang lebih 
mendalam terkait dampak 
positif dan negatifnya bagi 
terciptanya keamanan nasio- 
nal,” ungkap anggota Komisi 
III DPR Jazilul Fawaid. 
Usulan yang dicetuskan 


Lemhannas tersebut juga 
tergantung pada political 
will dari pemerintah dan 
DPR. Ini juga dapat men- 
jadi bagian dari reformasi 
birokrasi, khususnya pe- 
layanan keamanan dan 
ketertiban. 

Menurut Jazilul, publik 
berharap dapat memiliki 
keamanan nasional yang 
mampu mendorong iklim 
kemajuan ekonomi dan 
kesejahteraan masyara- 
kat. Hal inilah yang diem- 
ban Polri sebagai penjamin 
keamanan dalam negeri. 

Namun, usulan tersebut 
tidak semua setuju sebab 
beban Kemendagri sudah 
terlalu berat. Solusinya, 
Lemhannas mengusulkan 
pembentukan satu kemen- 


dll 


terian baru, yakni Kemen- 
terjan Keamanan Dalam 
Negeri. 

“Saya pikir wacana ini 
agak kurang pas. TNI dan 
Polri adalah alat negara 
yang harus langsung di 
bawah Presiden agar ko- 
mandonya jelas,” kata Wakil 
Ketua Komisi III Ahmad 
Sahroni. 

Sahroni mengatakan ke- 
menterian ialah lembaga 
yang potensial diisi kalangan 
politikus. Implikasinya sa- 
ngat jelas akan menimbkul- 
kan konflik kepentingan 
yang berat. “Jangan semua 
harus sama, kita lihat pada 
asas manfaat. Kalau TNI ada 
tiga matra (wajar di bawah 
Kementerian Pertahanan), 
sementara Polri hanya satu 


matra,” ujar dia. 

Sebelumnya, Gubernur 
Lemhannas Letjen Agus 
Widjojo mengusulkan agar 
dibentuk Dewan Keamanan 
Nasional dan Kementerian 
Keamanan Dalam Negeri. 
Khusus untuk Kementerian 
Keamanan Dalam Negeri 
nantinya akan menaungi 
Polri. Usulan itu berdasar- 
kan hasil kajian di internal 
Lemhannas. 

“Untuk mewujudkan 
keamanan dan ketertiban 
perlu ada penegakan hu- 
kum, itu Polri. Seyogianya 
diletakkan di bawah salah 
satu kementerian dan Polri 
seperti TNI, sebuah lembaga 
operasional. Operasional 
harus dirumuskan di ting- 
kat menteri oleh lembaga 
bersifat politis, dari situ pe- 
rumusan kebijakan dibuat, 
pertahanan oleh TNI, dan 
keamanan ketertiban oleh 
Polri,” kata Agus, Jumat 
(31/12/2021). 

Menurut Agus, usulan 
agar Polri berada di bawah 
kementerian memang baru 


sebatas wacana. Lemhan- 
nas belum mengusulkan 
secara resmi ke Presiden 
Joko Widodo. Meski begitu, 
Polri sebagai lembaga ope- 
rasional seharusnya tidak 
bisa merumuskan kebijakan 
sendiri. 

Agus menilai struktur 
yang ada sekarang maka 
terlihat sekali Polri sudah 
berperan di bidang keaman- 
an dan ketertiban, sedang- 
kan TNI belum berperan di 
bidang pertahanan. Karena 
itu, harusnya Kemendagri 
ikut mengurus masalah 
keamanan dan Polri berada 
di bawahnya. 

Selama ini memang belum 
ada lembaga yang secara 
khusus merumuskan kebi- 
jakan nasional dalam fungsi 
keamanan dalam negeri. 
Jika memang Kemendagri 
merasa beban tugas yang 
diemban sekarang sudah 
terlalu banyak, masalah itu 
bisa diatasi dengan pem- 
bentukan kementerian baru 
yang mengurus keamanan 
nasional. (Ant/P-1) 


TPNPB-OPM Lakukan Provokasi 
Pendekatan Humanis Tetap Jalan 


AJAKAN TNI untuk menggu- 
nakan pendekatan humanis 
dalam mengakhiri kekerasan 
di Papua tampaknya bakal me- 
nemui jalan berliku. Tentara 
Pembebasan Nasional Papua 
Barat (TPNPB) Organisasi 
Papua Merdeka (OPM) meng- 
klaim mengibarkan bendera 
bintang fajar di tiga tempat di 
Papua sebagai sinyal bahwa 
perang berlanjut. 

“Pasukan TPNPB di bawah 
komando Komandan Operasi 
Undius Kogeya telah kibarkan 
bendera bintang fajar di tiga 
lokasi di Kabupaten Intan 
Jaya,” kata jubir Komnas 
TPNPB-OPM Sebby Sambom, 
kemarin. 

Sebby menyebutkan pe- 
ngibaran dilakukan pada 
31 Desember 2021 hingga 1 
Januari 2022. “Tembakan per- 
ingatan telah dikeluarkan de- 
ngan tujuan mengundang TNI 
dan Polri bahwa siap lanjut 
perang di 2022,” tegasnya. 

Sebby menyebutkan pasuk- 
an yang memimpin pengibar- 
an bintang fajar, yaitu Ruben 
Kobogau, Oni Kobogau, Enos 
Tipagau, Abeni Kobogau, dan 


Undius Kogoya Komandan 
Operasi Kodap VIII Intan Jaya. 
Menurut Sebby, pasukan Un- 
dius berencana memperluas 
daerah operasi perang TP- 
NPB selama tahun ini. “Kami 
minta kodap-kodap lain dari 34 
kodap Sorong sampai Merauke 
menyesuaikan,” jelasnya. 
Sebby menambahkan, pa- 
sukan Undius akan terus me- 
lawan pasukan TNI dan Polri 
sampai akhir kemerdekaan 
bangsa Papua. “Kami tidak ta- 
kut pasukan TNI dan Polri.” 
Seperti diketahui, gangguan 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat (kamtibmas) di 
Provinsi Papua selama 2021 
masih didominasi teror ke- 
lompok kriminal bersenjata 
(KKB) sebanyak 92 kali hingga 
menimbulkan korban tertem- 
bak meninggal dunia. 
Korban teror KKN itu dari 
warga sipil hingga Kepala Ba- 
dan Intelijen Daerah (Kabinda) 
Papua Mayjen TNI (Anumerta) 
I Gusti Putu Danny Karya 
Nugraha. Menurut kapolda, 
teror KKB di sejumlah daerah 
pegunungan Papua dalam 
refleksi akhir 2021 terjadi di 


lima wilayah, yakni Kabupa- 
ten Yahukimo, Pegunungan 
Bintang, Intan Jaya, Puncak, 
dan Kabupaten Nduga. 

“Polri akan mengajak pe- 
merintah daerah dan bupati 
untuk mengatasi masalah 
gangguan kamtibmas di dae- 
rah sehingga bisa cepat di- 
carikan jalan keluarnya.” 

Ketua Komnas Hak Asasi 
Manusia Perwakilan Papua 
Frits B Ramandey menilai ben- 
tuk kekerasan terjadi di Tanah 
Papua selama 2021 masih 
tinggi, khususnya yang dialami 
warga sipil di Papua. Frits pun 
mengajak kalangan jurnalis di 
tanah Papua untuk dapat me- 
ngawal dan mencegah kasus 
kekerasan yang kerap terjadi 
kepada masyarakat sipil atau- 
pun aparat pemerintah. 

“Bagaimana proses hukum 
pelaku pelanggaran hukum 
segera dituntaskan sehingga 
akan memberikan rasa ke- 
adilan kepada masyarakat. 
Ya, media punya peran pen- 
ting dalam mengawal setiap 
proses penegakan hukum- 
nya hingga ke pengadilan,” 
ujarnya. (Che/Ant/P-1) 


ANTARA/RONY MUHARRMAN. 


KAPOLDA RIAU M IOBAL TIBA DI PEKANBARU: Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol 
Muhammad Igbal (kiri), beserta istri disambut oleh Gubernur Riau Syamsuar (kanan) dan Majelis 
Ketua Harian LAM Riau Datuk Syahril Abu Bakar (tengah) saat tiba di Gedung VIP Lancang Kuning 
Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, Sabtu (1/1/2022). Irjen Pol Muhammad lIgbal 
sebelumnya menjabat sebagai Kapolda NTB. 


Kawal Persyaratan Negara Tujuan, 
Strategi Kementan Pacu Ekspor 


MENTERI Pertanian Syahrul 
Yasin Limpo memastikan 
komoditas pertanian yang 
diekspor telah memenuhi 
seluruh protokol dan pe- 
syaratan teknis sanitari dan 
fitosanitari yang dipersyarat- 
kan oleh negara tujuan. Un- 
tuk itu, selain meningkatkan 
produktivitas di tiap subsek- 
tor pertanian, pihaknya juga 
terus memperkuat sistem 
perkarantinaan agar dapat 
mengawal keberterimaan 
produk pertanian dan me- 
ningkatkan daya saingnya di 
pasar global. 

“Tidak mungkin kita da- 
pat memenuhi kebutuhan 
pangan bagi 273 juta jiwa 
di dalam negeri, jika perta- 
nian kita terancam hama 
penyakit berbahaya. Untuk 
itu, sinergisitas bersama 
instansi terkait, khususnya 
TNI dan Polri, sangat stra- 
tegis. Agar pertanian dapat 
memenuhi pasokan pangan 
dan pakan dalam negeri, juga 
laris dipasar global,” kata 
Mentan saat melepas ekspor 
pertanian tutup tahun 2021 
di Terminal Petikemas Ma- 
kassar, Pelabuhan Soekarno 
Hatta, Sulawesi Selatan, Ju- 
mat (31/12) lalu. 

Dalam gelaran Gebyar Eks- 
por Pertanian 2021, Mentan 
bersama dengan Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabo- 
wo dan Pelaksana Tugas 
Gubernur Sulawesi Selatan 
Andi Sudirman, melepas 1,36 
juta ton dengan nilai Rp14,4 
triliun ke 124 negara tujuan 
secara serentak. Komoditas 
pertanian ini berasal dari 
34 provinsi di seluruh Indo- 
nesia yang turut disaksikan 
oleh gubernur dan kepala 
kepolisian daerah atau yang 
mewakili provinsi masing- 
masing secara hybrid. 

Dari data sertifikasi ekspor 
Kementan, tercatat lima ne- 
gara dengan membeli ragam 
komoditas terbanyak yakni 
Amerika Serikat dengan 138 
ragam, Malaysia dengan 124 
ragam, dan Tiongkok, Jepang, 


- Ea kr da 


dan Singapura masing-ma- 
sing 116, 110, dan 94 ragam. 

Adapun ragam komoditas 
asal subsektor masing-ma- 
sing ialah nanas, manggis, 
pisang, kapulaga, dan kunyit 
untuk hortikultura. Tapioka, 
sagu, bungkil jagung, dan 
kacang ijo untuk tanaman 
pangan, dan pakan ternak, 
olahan susu, premix, bulu be- 
bek, dan sarang burung walet 
adalah penyumbang dari 
olahan ternak. Hewan hidup 
yang juga diminati pasar 
ekspor tercatat babi potong, 
maggot, reptil, dan kodok. 
Dan penyumbang terbesar 
ekspor pertanian berasal 
dari subsektor perkebunan 
yakni sawit dan produk tu- 
runannya, kelapa bulat, gula 
kepala, dan kopi. 

Sementara lima provinsi 
dengan total nilai ekspor 
tertinggi yakni Jawa Timur, 
Riau, Sumatra Utara, Kepu- 
lauan Riau, dan Kalimantan 
Timur. 

“Terima kasih Pak Kapolri 
sudah datang mohon peng- 
arahan bagi jajaran perta- 
nian. Tentu orang banyak 
bertanya kenapa pak Ka- 
polri mau melepas ekspor, 
ini karena antara makanan 
dan keamanan adalah satu 
kesatuan. Jadi Polri dengan 
Kementan itu tidak bisa di- 
pisahkan,” katanya. 

Mentan juga memaparkan 
rilis Badan Pusat Statistik 
(BPS) pertanian dalam dua 
tahun ini menjadi penyang- 
gah dan tumbuh 16,440. Di 
2020, pertaniani mengalami 
kelebihan stok (overstock) 
mencapai 7,93 juta ton. Bah- 


»& | 2N- Pa ME- 
L 1 


kan, kondisi overstock kem- 
bali terjadi pada 2021. 

“Desember tahun ini kita 
masih overstock mencapai 
9 juta. Dalam dua tahun ini 
kita tidak impor, ini juga 
atas bantuan Bapak Kapolri. 
Bapak Presiden juga sudah 
memerintahkan, kita harus 
ekspor. Jadi ke depan kita 
harus bisa ekspor tiga kali 
lipat daripada hari ini,” pa- 
parnya. 


Menerobos pasar dunia 
Selain investasi, ekspor 
menjadi instruksi Presiden 
Jokowi untuk memulihkan 
perekonomian nasional, se- 
jalan dengan instruksi ini, 
Kementan dengan Gerakan 
Tiga Kali Lipat Ekspor Perta- 
nian (Gratieks) telah mene- 
tapkan titik tuju peningkatan 
ekspor sebanyak tiga kali di 
2024 yang akan datang. 
Dari evaluasi terhadap 
skema peningkatan, pada 
2020 yang dipatok 12Yo dapat 
mencapai peningkatan sebe- 
sar 15,79Yo, yakni nilai ekspor 
pertanian tercatat Rp451,77 
triliun jika dibandingkan 
dengan 2019 yang hanya 
sebesar Rp390,19 triliun. Se- 
mentara di 2021, tren positif 
masih dapat terjaga, yakni 
hingga November 2021, ki- 
nerja ekspor nasional menca- 
pai US$22,84 miliar atau naik 
3,69Y0 dari Oktober 2021. 
Kepala Badan Karantina 
Pertanian (Barantan) Bam- 
bang, yang turut mendam- 
pingi, menyebutkan bahwa 
tugas strategis yang diberi- 
kan Mentan untuk mengawal 
program Gratieks sejalan 


A 


DOK KEMENTAN RI 


dengan peran pihaknya se- 
bagai fasilitator pertanian di 
perdagangan internasional. 

“Dengan cepat kami mela- 
kukan langkah operasional 
dalam mendukung kebi- 
jakan ini, selain melakukan 
peningkatan sarana, prasa- 
rana laboratorium uji dan 
penguatan SDM, kami pun 
turun langsung memberikan 
bimbingan teknis untuk da- 
pat mengawal pelaku usaha 
dalam pemenuhan persyarat- 
an teknis negara tujuan,” 
kata Bambang. 

Dan tak kalah pentingialah 
melakukan penguatan siner- 
gisitas dengan pihak keaman- 
an TNI/Polri khususnya di 
zona rawan untuk menang- 
kal ancaman penyelundupan 
dan upaya bioterorisme. 

“Alhamdulilah selain regu- 
lasi yang telah diperbaharui 
untuk mengantisipasi per- 
kembangan perdagangan 
dan perkarantinaan dunia di 
2019 atas inisasi DPR, di 2021 
ini pun kami telah dilengkapi 
dengan perlengkapan X-Ray 
dan laboratorium yang lebih 
baik,” jelas Bambang. 

Untuk mempermudah ak- 
ses informasi bagi peme- 
rintah daerah dan pelaku 
usaha, Barantan juga menyi- 
apkan klinik ekspor di unit 
pelaksana teknis karantina 
pertanian di seluruh Indone- 
sia, yang telah dilengkapi de- 
ngan aplikasi peta komoditas 
ekspor dan layanan digital 
yang dapat dimanfaatkan un- 
tuk mendorong tumbuhnya 
sentra komoditas ekspor dan 
pelaku usaha ekspor baru. 
(LN/S2-25) 


4 POLEMIK 


MEDIA 
SENIN, 3 JANUARI 2022 INDONESIA 


Besarnya Pendapatan Anggota DPR 
tap, Gaji Pokok DPR ( 


» Ketua merangkap anggota: c 
Rp5.040.000 


» Wakil ketua merangkap anggota: 


Tunjangan 


» Tunjangan istri: 10Y6 dari gaji pokok 


» Tunjangan komunikasi: 
9 Ketua DPR: Rp16.468.000 
» Wakil Ketua DPR: Rp16.009.000 
9 Anggota: Rp15.554.000 


P Li 


DPR 


Rp4.620000 | | ena men aa : Pa 
Aa an " Tunjangan jabatan: » Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan 
» Anggota: » Ketua DPR: Rp18.900.000 dan anggaran: 

Rp4.200.000 » Wakil Ketua DPR: Rp15.600.000 


o Ketua DPR: Rp5.250.000 
» Wakil Ketua DPR: Rp4.500.000 
9 Anggota: Rp3.750.000 


9 Anggota: Rp9.700.000 


Belanja DPR dalam 
APBN 2021 


& Outlook 2020: Rp4,9 miliar 


“ APBN 2021: Rp6,0 miliar 


» Tunjangan kehormatan: 


» Ketua DPR: Rp6.690.000 
» Wakil Ketua DPR: Rp6.450.000 
» Anggota: Rp5.580.000 


enasih Transparansi 


Ketertutupan informasi publik terkait 
penganggaran ditambah lemahnya mekanisme 
transparansi dan akuntabilitas kinerja 
parlemen menjadi faktor yang berkontribusi 
terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat 


terhadap DPR. 


Canya MuLyana 
cahya@mediaindonesia.com 


OMITMEN DPR RI mela- 

kukan transparansi dalam 

menggunakan anggaran 

publik kembali diperta- 
nyakan. Walaupun sudah menya- 
takan komitmennya bersama 180 
parlemen negara di dunia, hingga 
saat ini lembaga tersebut belum 
mau transparan dan aspiratif dalam 
pembahasan budgeting dan penge- 
lolaan anggaran. 

DPR, terutama Badan Urusan 
Rumah Tangga (BURT), terkesan 
selalu menutup akses publik yang 
ingin mengetahui penggunaan uang 
rakyat untuk kepentingan rutinnya, 
termasuk pula dana reses yang 
sering kali tidak jelas pertanggung- 
jawabannya. 

Menurut Direktur Indonesia 
Budget Center (IBC) Roy Salam, 
ketidaktransparanan dalam penge- 
lolaan anggaran itu sebagai bukti 
bahwa DPR mengabaikan prinsip 
keterbukaan. Satu di antaranya, ya- 
itu anggaran perjalanan dinas ang- 
gota DPR yang dinilainya sudah tak 
sesuai dengan semangat tata kelola 


keuangan negara. “DPR memiliki 
reputasi buruk sebagai lembaga 
publik yang kurang dipercaya bah- 
kan beberapa survei publik menilai 
DPR sebagai lembaga terkorup,” 
ujarnya pada webinar, beberapa 
waktu lalu. 

Seharusnya, tambah Roy, selaku 
perpanjangan tangan, lidah, dan 
harapan rakyat, DPR semestinya 
bekerja dan bertindak berlandaskan 
prinsip keterbukaan. “Ketertutupan 
informasi publik terkait penganggar- 
an ditambah lemahnya mekanisme 
transparansi dan akuntabilitas ki- 
nerja parlemen menjadi faktor yang 
berkontribusi terhadap rendahnya 
kepercayaan masyarakat terhadap 
DPR,” ungkapnya. 

Di sisi lain, BURT DPR membantah 
berbagai tudingan yang dialamat- 
kan ke pihak mereka. Wakil Ketua 
BURT Ahmad Dimyati Natakusumah 
mengeklaim lembaganya lebih trans- 
paran jika dibandingkan dengan 
pemerintah dalam hal penggunaan 
anggaran. “Daripada pemerintah, 
DPR lebih terbuka dan transparan,” 
katanya. 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) itu menyebutkan keterbukaan 


Dana Serap Aspirasi Anggota DPR 
» Mendapatkan dana Rp20 juta/kegiatan. 


» Total dana aspirasi yang bisa didapatkan 
anggota DPR ialah Rp400 juta. 


Hasil Dana Aspirasi 


» Menyerap aspirasi masyarakat. 


Temuan BPK 
(Masa sidang III TS 2020-2021) 


» Pembiayaan luar negeri 2020: Rp1.225,99 triliun 


” Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan: 7.512 permasalahan 
(dengan kerugian Rp1,94 triliun) 


» Kekurangan penerimaan negara: Rp5,55 triliun 


MI/MOH IRFAN 


ANGGARAN DPR RI RP7,990 TRILIUN: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan masa 
sidang setelah penyerahkan berkas Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2022 pada Penutupan Masa Persidangan 
IV Tahun Sidang 2020-2021 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, beberapa pekan lalu. DPR RI menyetujui Rencana 
Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2022 sebesar Rp7,990 triliun setelah mendapatkan penjelasan Badan Urusan Rumah 


Tangga (BURT) DPR RI. triliun. 


penggunaan anggaran DPR da- 
pat dilihat dari pengawasan yang 
dilakukan berbagai pihak, seperti 
penggunaan anggaran reses yang 
diawasi masyarakat. “Kalau DPR 
sebagai wakil rakyat, jadi rakyat itu 
tahulah, terutama konstituennya. 


Yang lebih kritis itu konstituen,” 
ungkap dia. 

Ia menjelaskan para anggota DPR 
mendapat pengawasan dari fraksi 
ketika menggunakan dana reses 
karena bisa memengaruhi suara 
partai saat pemilu. “Jadi, reses kalau 


Anggaran tidak Mungkin 
Digunakan Semau-maunya 


DPR terus dikritik mengenai 
penggunaan anggaran yang 
rentan korupsi. Bagaimana Anda 
meresponsnya? 

Ini soal akuntabilitas dan itu 
merupakan keniscayaan. Jadi, 
apa pun kebijakan yang termasuk 
penggunaan anggaran harus bisa 
dilihat di berbagai platform yang 
disediakan DPR. Itu artinya trans- 
paransi dan akuntabilitas sudah 
dilakukan DPR. 


Bukankah memang rentan ang- 
garan yang bergitu besar yang 
diterima anggota DPR tidak digu- 
nakan sebagaimana mestinya? 

Anggaran itu sudah diatur dalam 
UU dan peraturan pemerintah. Da- 
lam penggunaanya, kami wajib me- 
laporkan kepada Sekretariat DPR. Ti- 
dak mungkin tidak. Dan Sekretariat 
DPR, kan, dapat penilaian dari BPK. 
Jadi, satu rupiah pun harus diper- 
tanggungjawabkan kepada negara. 


Bagaimana teknisnya, Sekre- 
tariat DPR mendatangi anggota 
DPR untuk ambil laporannya atau 
bagaimana? 

Iya. Staf kesekretariatan DPR 
pasti meminta laporannya kepada 
kami, seperti perjalanan dinas juga 
reses. Pokoknya yang mengguna- 
kan uang rakyat itu selalu diminta 


DPR.GO.ID 


Guspardi Gaus 
Anggota Komisi II DPR 


kesekretriatan untuk menyampai- 
kan penggunaan anggaran itu. 


Apakah pernah anggaran yang 
diberikan melebihi dari yang 
dibutuhkan? 

Ya, tidak mungkin. Anggaran itu 
dibuat sudah sesuai dengan apa 
yang harus kami lakukan. Jadi, ti- 
dak mungkin lebih atau mau pergi 
perjalanan dinas semau-maunya 
anggota DPR sendiri. 


Bagaimana jika ada celah 
tersebut? 
Setiap penggunaan anggaran 


Penggunaan 
anggaran harus bisa 
dilihat di berbagai 
platform yang 
disediakan DPR. 


sudah ada aturan, bukan hanya 
di DPR, di setiap lembaga/kemen- 
terjian juga harus ada pertang- 
gungjawabannya yang kemudian 
diperiksa BPK. 


Selain sekretariat, apakah 
laporan ke pihak lain juga? 

Tidak ada laporan kami ke lem- 
baga lain. 


Jadi, dapat dipastikan, ya? 

DPR dalam menggunakan anggar- 
an dipastikan mengikuti ketentuan 
dan peraturan yang berlaku dalam 
UU dan peraturan pemerintah. Di 
sana sudah secara tegas disam- 
paikan. 


Dengan kritik serupa yang 
bisa muncul lagi, apa yang harus 
dibenahi? 

Semua berproses. Kami butuh 
untuk diawasi. Jika ada kritik, sila- 
kan disampaikan. (Sru/P-3) 


tidak dilaksanakan tidak benar, itu 
berat di 2024. Nanti partainya akan 
marah,” pungkasnya. 


Abaikan BPK 
Peneliti Forum Masyarakat Peduli 
Parlemen (Formappi) M Djadijono 


Sumber: Kemenkeu/DPR-RI/BPK/Litbang MI/Grafis: Duta 


ara Wakil Rakyat 


menilai DPR sering kali mengabai- 
kan temuan Badan Pemeriksa Ke- 
uangan (BPK). “Badan Akuntabilitas 
Keuangan Negara (BAKN) hanya 
fokus menelaah pengelolaan sub- 
sidi energi dan DAK. Dengan kata 
lain, tidak seluruh temuan BPK 
ditelaah BAKN. Bahkan, terkait 
kerugian negara yang jumlahnya 
mencapai triliunan rupiah juga 
luput dari penelaahan oleh BAKN,” 
ujarnya. 

Ia mengungkapkan BPK banyak 
memberikan rekomendasi terha- 
dap sejumlah komisi di DPR untuk 
menindaklanjuti temuan pertang- 
gungjawaban keuangan oleh kemen- 
terjan/lembaga. Selama masa sidang 
III TS 2020-2021, hanya ditemukan 
empat komisi yang memberikan 
perhatian terhadap temuan-temuan 
BPK, yaitu Komisi I, V, IV dan VII. 
Padahal, kata dia, temuan BPK sa- 
ngat fantastis, yakni menyangkut 
pinjaman dalam negeri dan pembi- 
ayaan luar negeri pada 2020 sebesar 
Rp1.225,99 triliun. Jumlah tersebut 
melebihi kebutuhan pembiayaan 
untuk menutup defisit. 

Menanggapi itu, Dimyati kembali 
menyatakan penggunaan anggaran 
DPR secara keseluruhan disampai- 
kan kepada BPK, Inspektorat Jen- 
deral Sekretariat Jenderal (Setjen) 
DPR. Bahkan, DPR berhasil meraih 
predikat wajar tanpa pengecualian 
(WTP) ke-12 pada 2019. “Termasuk 
(penghargaan) dari Menpan-Rebiro. 
Penghargaan kita banyak, jadi eng- 
gak ada yang enggak transparan,” 
ungkapnya. (MGN/P-3) 


Transparansi Anggaran 
Jadi PR Besar 


BAGAIMANA sejauh ini Anda 
menilai keterbukaan DPR yang 
sejak 2013 mendeklarasikan diri 
sebagai open parliament? 

DPR sebagai badan publik itu 
memiliki kewajiban membuka 
informasi publik kepada masyara- 
kat. Walaupun lembaga pembuat 
aturan, seharusnya mereka tidak 
kemudian bertindak semaunya 
sendiri. Sebagai badan publik, 
mestinya (DPR) menjadi teladan 
dan contoh yang baik bagi lem- 
baga-lembaga negara yang lain. 
Idealnya menjadi contoh, tetapi 
faktanya tidak begitu. Anggaran- 
anggaran yang dikelola anggota 
dewan atau fraksi atau komisi 
itu tidak ada keterbukaan sama 
sekali. 


Mengapa Anda beranggapan 
penggunaan anggaran DPR sama 
sekali belum terbuka? 

Bagi kami, transparansi ang- 
garan DPR ini masih menjadi per- 
soalan serius meski sudah ada 
open parliament sebagai komitmen 
keterbukaan. Open parliament 
ini merupakan komitmen, tetapi 
pada praktiknya kalau kita bicara 
spesifik anggaran, keterbukaannya 
masih sangat buruk. Beberapa ke- 
giatan sudah dipublikasi di website 
resmi DPR, tapi untuk pengelolaan 


DOK MI/ADI MAULANA 


Badiul Hadi 
Manajer Riset Seknas Fitra 


anggaran itu yang masih sangat 
lemah. 


Komponen apa saja yang perlu 
dibuka ke publik? 

Yang langsung dikelola anggota 
dewan, seperti dana reses, itu akan 
menjadi sangat menarik kalau 
dipublikasi. Benar enggak, sih, me- 
reka datang ke dapil. Kalaupun da- 
tang, kemudian hasilnya kayak apa, 
anggarannya berapa. Jadi, selain 
narasi kegiatan dan hasil, dilam- 
pirkan juga laporan keuangannya 
sehingga masyarakat tahu dewan 
itu mau melaporkan kegiatan dan 


pengelolaan keuangannya. Atau, 
ketika mereka kunjungan ke luar 
negeri, apa yang dilakukan disana, 
apakah hanya plesiran atau benar- 
benar melakukan kunjungan kerja. 
Itu yang menjadi sangat penting da- 
lam konteks penggunaan anggaran 
karena anggarannya besar banget 
untuk membiayai mereka. 


Bagaimana menilai penggunaan 
dana reses selama ini? 

Hasil audit BPK menunjukkan ba- 
nyak sekali catatan terkait penggu- 
naan anggaran reses dan perjalan- 
an dinas. Itu seharusnya menjadi 
momok, tetapi mereka tidak terusik 
dengan catatan BPK itu. 


Keterbukaan seperti apa yang 
seharusnya dilakukan? 

Kita selalu mendorong transpa- 
ransi anggaran ini diproritaskan, 
tetapi sampai hari ini, kan, tidak. 
Masalah transparansi anggaran ini 
memang menjadi PR yang paling 
besar bagi DPR karena kalau yang 
lainnya, seperti informasi kegiatan- 
kegiatan, itu sudah banyak. 

Transparansi DPR itu untuk men- 
cegah korupsi dan meningkatkan 
kepercayaan publik yang selama 
ini mengalami keterpurukan. Ini 
pentingnya transparansi sebenar- 
nya. (Dhk/P-3) 


MEDIA 
INDONESIA 


Cuaca Jakarta dan Sekitarnya @raci coo.os-12.00 


Jakarta Pusat 


ag 5 
@ Cerah berawan 
@ Cerah berawan 
(& Cerah berawan 


Jakarta Utara 


@ Cerah berawan 
@ Cerah berawan 
(& Cerah berawan 


Jakarta Selatan 


@ Cerah berawan 
@ Berawan 
(@& Cerah berawan 


MEGAPOLITAN 


@ SIANG (12.05 - 18.00) 


Jakarta Timur 


@ Cerah berawan 
@ Berawan 
(& Cerah berawan 


Jakarta Barat 


() Cerah berawan 
@ Cerah berawan 
(O Cerah berawan 


(& MALAM (18.05 - 24.00) 


@ cerah berawan 
@ Cerah berawan 
(& Cerah berawan 


Kepulauan Seribu 


Nat 


|) Cerah berawan 
Cerah berawan 
(O Cerah berawan 


SENIN, 3 JANUARI 2022 5 


Tangerang Bekasi 


@ Cerah berawan 
@ Cerah berawan 
(O Cerah berawan 


@ Cerah berawan 
@ Cerah berawan 
(& Cerah berawan 


@ Cerah berawan 
@ Cerah berawan 
(& Cerah berawan 


O KOTA BEKASI 


3 Petugas 
Diperiksa 
Propam 


akibat 
Tahanan 
Kabur 


TIGA penyidik Unit Perlindung- 
an Perempuan dan Anak (PPA) 
Polres Kota Bekasi diperiksa 
Inspektorat Pengawasan Dae- 
rah (Irwasda) dan Profesi dan 
Pengamanan (Propam) Polda 
Metro Jaya akibat kaburnya 
tahanan kasus pencabulan 
yang kemudian ditemukan te- 
was di Kali Bekasi. 

Kapolres Kota Bekasi Kombes 
Aloysius Suprijadi mengatakan 
tahanan berinisial S, 40, kabur 
saat izin ke kamar mandi un- 
tuk mencuci tangan setelah di- 
beri makan oleh penyidik pada 
Jumat (31/12/2021) sore. 

“Pada saat itu ada kegiatan 
gelar pasukan, kemudian ta- 
hanan diberi makan. Borgol 
dilepas, lalu ia ke kamar mandi. 
Ia kemudian menjebol plafon 
kamar mandi dan kabur. Kabur 
bukan di ruang tahanan, me- 
lainkan di ruang pemeriksaan,” 
ujar Aloysius, kemarin. 

Kapolres menegaskan ter- 
sangka menjebol plafon tanpa 
menggunakan alat bantu. “Ti- 
dak ada alat bantu, menjebol 
murni dengan menggunakan 
tangan sendiri,” tambahnya. 

Tersangka kabur mengguna- 
kan baju tahanan ke arah bela- 
kang polres menuju Kali Bekasi. 
Ia mengaku, pengawasan saat 
penjagaan dinilai kurang. 

“Saat ini penyidik yang me- 
lakukan pemeriksaan, yang 
melepas borgol, dan membe- 
rikan konsumsi kepada pelaku 
diperiksa Irwasda dan Propam 
Polda Metro Jaya. Totalnya 
ada tiga orang termasuk Kanit 
PPA,” tegasnya. 

Kabid Humas Polda Metro 
Jaya Kombes Endra Zulpan 
menyebutkan tahanan yang 
kabur tersebut merupakan 
salah satu dari tiga tersangka 
kasus pencabulan. 

“Dua temannya sudah di- 
masukin sel, satu lagi diperik- 
sa, lalu dikasih makan. Saat 
makan kan borgol dilepas, ter- 
nyata dia langsung menjebol 
plafon,” kata Zulpan. 

Polisi yang mencari keberada- 
an tersangka menemukan dia 
sudah dalam keadaan tidak 
bernyawa. “Ditemukan mening- 
gal. Masih pakai baju tahanan,” 
kata dia. Diduga tersangka teng- 
gelam karena air Kali Bekasi 
cukup deras karena pertemuan 
antara Sungai Cikeas dan Sungai 
Cilengsi. (Faj/MGN/J-1) 


(GERBANG TOL SATELIT 


CIBUBUR UTAMA "4 


ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO 


PUNCAK ARUS BALIK LIBUR TAHUN BARU: Kepadatan kendaraan melintas di Tol Jagorawi dari arah Bogor menuju Jakarta 
di Cibubur, Jakarta, kemarin. Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi menyatakan puncak arus balik libur Tahun Baru 2022 
diprediksi terjadi pada Minggu (2/1). 


O DKI JAKARTA 


Anies Coba Raih Suara Buruh 
seusai UMP DKI Naik 5,54 


ENAIKAN upah mini- 
mum provinsi (UMP) 
KI Jakarta pada 2022 


diyakini menguntungkan 
Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan. Suara untuk Anies 
diyakini bakal meningkat di 
kalangan buruh di Jakarta. 
“Kepada kelompok buruh 
menguntungkan, tetapi ke- 
pada citra Pak Anies juga 
menguntungkan, oleh karena 
itu diambil,” kata Direktur 
Eksekutif Lingkar Madani 
Ray Rangkuti dalam diskusi 
Chrosscheck by Medcom.id de- 
ngan tema Kontroversi upah 
Anies, kemarin. 

Ray mengatakan kenaikan 
UMP Jakarta menjadi 5,5Y9 
mulai 29 November 2021. 
Saat itu para buruh ber- 
demonstrasi ke Balai Kota 
DKI Jakarta memprotes ke- 
naikan gaji minimal yang 
hanya 0,896. Anies saat itu 
menyambangi para pedemo 
dan menyebut kenaikan 0,846 
tidak sesuai untuk pekerja di 
Jakarta. “Anies mengatakan 
terpaksa menandatangani 


MI/SUSANTO 


RPTRA MULAI RAMAI: Anak-anak bermain di Ruang Publik 
Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Taman Puring, Jakarta Selatan, 
kemarin. Ruang publik mulai ramai dikunjungi warga sebagai 
wahana permainan dan rekreasi keluarga. 


surat keputusan yang kenaik- 
annya 0,844 itu,” ujar Ray. 

Saat itu Anies berjanji 
mengupayakan revisi ke- 
naikan gaji minimal untuk 
para pekerja di hadapan para 
buruh. Langkah Anies itu 
diyakini sudah menarik hati 
para buruh. 

Lalu, para buruh kembali 
berdemonstrasi di Balai Kota 
DKI Jakarta pada 8 Desember 
2021. Dalam demonstrasi ke- 
dua ini, para buruh menagih 
janji Anies yang ingin me- 
lakukan revisi UMP. “Agak 
keras demonstrasinya waktu 
itu,” tutur Ray. 

Setelah demonstrasi itu 
UMP DKI Jakarta 2022 naik 
menjadi 5,50. Langkah Anies 
dinilai sudah berhasil me- 
narik hati para buruh. 

Adapun pihak pengusaha 
memprotes kebijakan itu 
karena tidak sesuai dengan 
kesepakatan sebelumnya. 
“Kami tidak sama sekali tidak 
menyangka dan memperki- 
rakan,” kata Wakil Ketua Ap- 
indo DKI Jakarta Nurjaman. 


O DKI JAKARTA 


Nurjaman mengatakan 
Apindo perwakilan Jakarta 
awalnya diajak Pemprov 
DKI Jakarta untuk memba- 
has pengupahan pekerja di 
Kantor Balai Kota pada 15 
November 2021. Saat itu De- 
wan Pengupahan DKI Jakarta 
telah menyepakati beberapa 
hal terkait dengan pengupah- 
an pekerja pada 2022. 

“Satu, ada usulan dari te- 
man-teman dari serikat buruh. 
Kedua, ada usulan dari pe- 
merintah, dan dari pengusaha 
saat itu sepaham itu untuk me- 
nerapkan PP No 36/2021 pada 
UMP 2022,” ujar Nurjaman. 

Namun, kesepakatan itu 
diubah dalam kurung waktu 
kurang dari sebulan. Anies 
menetapkan UMP DKI Jakarta 
naik 5,5Y9. Apindo perwakil- 
an Jakarta sempat dipanggil 
untuk merevisi kenaikan 
UMP sebelum penetapan di- 
beberkan Anies ke publik. 

“Kenapa yang sudah benar 
akan dikaji menjadi salah? 
Karena kita ini mencari for- 
mulasi kebenaran atas tatan- 


PTM kembali 
Diterapkan Hari Ini 


PEMERINTAH Provinsi DKI 
Jakarta kembali membuka 
pembelajaran tatap muka 
(PTM) terbatas mulai Senin 
(3/1). Hal ini berdasarkan 
kalender pendidikan bahwa 
3 Januari 2022 merupakan 
hari pertama Semester Genap 
Tahun Ajaran 2021/2022, 
serta melihat kondisi pan- 
demi covid-19 di Jakarta yang 
terkendali. 

Kepala Dinas Pendidikan 
DKI Jakarta Nahdiana me- 
nyampaikan PTM terbatas 
dapat dilaksanakan dengan 
sejumlah ketentuan, yaitu ca- 
paian vaksinasi dosis 2 pada 
pendidik dan tenaga kepen- 
didikan di atas 80Yo, capaian 
vaksinasi dosis 2 pada masya- 
rakat lansia di atas 50Y6, serta 
vaksinasi terhadap peserta 
didik yang terus berlangsung 
sesuai ketentuan perundang- 
undangan di tingkat kota/ 


kabupaten. 

“PTM terbatas dilaksana- 
kan setiap hari. Jumlah pe- 
serta didik dapat 100Y6 dari 
kapasitas ruang kelas dengan 
lama belajar paling banyak 
enam jam pelajaran per hari. 
Protokol kesehatan harus 
menjadi perhatian utama 
bagi seluruh warga sekolah,” 
tuturnya, kemarin. 

Nahdiana menambahkan, 
peserta didik yang belum 
dapat mengikuti PTM terba- 
tas lantaran pertimbangan 
orangtua, dapat memberikan 
keterangan kepada pihak 
sekolah dan akan tetap mem- 
peroleh layanan pembelajar- 
an secara daring, serta tetap 
mendapat hak penilaian. 

Nahdiana juga menyebut 
pihaknya akan berkolaborasi 
dengan Dinas Kesehatan DKI 
Jakarta untuk melaksanakan 
active case finding (ACF) atau 


an yang ada, yakni aturan,” 
tutur Nurjaman. Kebijakan 
kenaikan UMP DKI Jakarta 
pun diklaim cuma sepihak. 
Apindo DKI Jakarta meng- 
aku kecewa dengan langkah 
pemprov. 

Pemprov DKI Jakarta me- 
nyatakan hitungan kenaikan 
UMP DKI Jakarta 2022 sudah 
matang. Pemprov DKI Jakarta 
meyakini perekonomian Ibu 
Kota sudah tumbuh. 

Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan sudah per- 
nah mengatakan ini kepada 
Menko Polhukam Mahfud 
MD. Anies menyampaikan 
hal itu saat dipanggil Mahfud 
dalam sosialisasi kenaikan 
gaji pekerja pada 2022. 

“Di situ Pak Gubernur 
(Anies) sudah menanyakan 
Pak Menko polhukam (Mah- 
fud) bahwa memang benar 
pandemi covid-19 ini meng- 
hantam perekonomian, tetapi 
sekarang kita sudah mulai 
tumbuh,” kata Kadisnaker- 
trans DKI Jakarta Andri Yan- 
syah. (MGN/J-1) 


melacak kasus secara aktif 
sebagai upaya mencegah pe- 
nularan covid-19 di lingkung- 
an Sekolah. 

Apabila warga sekolah 
terindikasi terpapar covid-19, 
satuan pendidikan tersebut 
ditutup selama lima hari dan 
pembelajaran dilaksanakan 
secara daring. Satgas Covid- 
19 di sekolah akan melaku- 
kan koordinasi dengan Sat- 
gas Covid-19 kelurahan dan 
dengan fasilitas kesehatan 
terdekat untuk melakukan 
penyemprotan disinfektan, 
termasuk melakukan tracing 
kepada warga sekolah yang 
berkontak erat. 

“Ini setelah SKB 4 Menteri, 
dalam SKB itu dinyatakan 
bahwa pembelajaran dengan 
tatap muka. Kalau dulu kan 
sebelum ada SKB 4 Menteri, 
siswa bisa memilih daring 
ataupun belajar di rumah. 
Dengan SKB 4 Menteri, selu- 
ruh sekolah melakukan PTM 
tatap muka,” papar Kabid 
Humas Dinas Pendidikan 
DKI Jakarta Taga Radja Gah. 
(H1d/J-1) 


LINTAS BERITA 
Puntung Rokok Tewaskan 2 Orang 


SEBUAH bengkel di Jalan Bangka 11 RT 10/RW 10, Mampang Pra- 
patan, Jakarta Selatan, ludes terbakar, kemarin pagi. 

Humas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkar- 
mat) DKI Jakarta Mulat Wijayanto mengatakan pihaknya menerima 
laporan adanya sebuah bengkel yang terbakar pada pukul 07.48 WIB. 
Pihaknya langsung menerjunkan 10 mobil pemadam kebakaran. 
Mulat mengatakan pemadaman selesai pada pukul 09.00 WIB. 

la mengatakan kebakaran dipicu puntung rokok dari pemilik beng- 
kel, Muhidin, 50, yang saat itu tengah menambal ban sepeda motor. 
“Saat menambal sambil merokok, puntung rokok jatuh ke cairan 
spiritus dan api membesar mengenai isi bengkel. warga berusaha 
memadamkan, tetapi api semakin membesar," kata Mulat. 

Mulat mengatakan ada dua korban jiwa dalam kebakaran ini, 
yakni Muhidin dan perempuan bernama Mawar, 20. Selain itu, 
Angga, 22, yang mengalami luka di tangan kiri. (Faj/HId/J-1) 


Warga DKI Wajib Kelola Sampah di Tingkat RW 


WARGA DKI Jakarta diwajibkan untuk memilah sampah sejak dari 
rumah dan mengeluarkan sampah sesuai jadwal pengangkutan- 
nya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur 77/2020 tentang 
Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga. 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta bersama kecamatan 
dan kelurahan terus menyosialisasi pemilahan dan pengangkutan 
sampah terjadwal di seluruh RW di DKI Jakarta. Harapannya, pola ini 
dapat mengurangi sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto 
mengatakan DLH DKI Jakarta menurunkan Pasukan Orange untuk 
melakukan pendampingan ke setiap RW. 

“Kami ingin pola pengurangan sampah ini menjadi gerakan, 
bahkan budaya baru warga Jakarta," kata Asep, kemarin. 

Masyarakat dapat berperan aktif memilah sampah sejak dari 
rumah. Minimal menjadi empat jenis, yaitu sampah mudah teru- 
rai, sampah material daur ulang, sampah bahan berbahaya dan 
beracun (B3) rumah tangga, dan residu. 

“Ujung tombak dari gerakan ini ialah Bidang Pengelolaan 
Sampah (BPS) RW. Mereka yang mengatur pengelolaan sampah 
di RW-nya masing-masing berkolaborasi dengan seluruh warga," 
kata Asep. (HId/J-1) 


ANTARA/ FAKHRI HERMANSYAH 


UJI COBA TEROWONGAN BULAK KAPAL: Kendaraan 
melintasi terowongan (underpass) Bulak Kapal di Bekasi, Jawa Barat, 
Sabtu (1/1). Pembangunan terowongan tersebut untuk mengurangi 
kepadatan lalu lintas di wilayah itu. 


SELAMAT & SUKSES 
HARI AMAL BAKTIKE-76 
KEMENTERIAN AGAMA RI 


3 AL ADVAN WISATA 


Penyelenggara Perjalanan U dan Haj i Khusus 
Izin Ska 0. : pk. un 2018 # Izin Haji No. Fi Tahun 2018 


KATEDRAL 


JAKARTA 


KOSPIN 


Bersama membangun usaha 


PT. LINGGA PRATAMA PROMOSINDO 
Email : lingga promo@yahoo.co.id 


2 BANK SUMSELBABEL 


Mitra amanah membangun daerah 


ai “ir ig 


6 


SENIN, 3 JANUARI 2022 


KOLOM PAKAR 


Memasuki 2022 dengan 
Memacu Riset Nasional 


ARU saja kita meninggalkan 
2021 dan memasuki 2022. Kita 
semua berharap semoga pandemi 
covid-19 bisa semakin terkendali, 
ekonomi tumbuh merata, dan kita raih 
kemajuan di semua bidang. Kita juga ber- 
harap agar para akademisi dan ilmuwan 
terus melakukan riset di segala bidang 
untuk mengatasi ketertinggalan kita. 

Riset ialah fondasi kemajuan bangsa 
dan salah satu benchmark kemajuan riset 
jalah pencapaian hadiah Nobel. Meraih 
hadiah Nobel ialah kehormatan besar bagi 
ilmuwan, satrawan, dan pejuang kema- 
nusiaan. Sejauh ini, untuk penghargaan 
Nobel untuk bidang fisika, kimia, biologi, 
kedokteran, dan ekonomi selalu didominasi 
ilmuwan dari negara-negara Eropa dan 
Amerika Serikat (AS). Baru belakangan, 
mulai disusul ilmuwan dari negara Asia 
yang maju, seperti Jepang, Korea Selatan 
(Korsel), atau Israel. 

Sejak pertama kali 1902 sampai 2018, 
hadiah Nobel sudah diberikan kepada 
904 individu dan 24 organisasi. Tercatat, 
ada 59 orang Asia yang memenangi 
Nobel, yakni Jepang mendominasi de- 
ngan 29 orang, Israel 12 orang, India 9 
orang, Tiongkok 8 orang. Fisikawan India 
Chandrasekhara Venka Rahman, menjadi 
ilmuwan Asia pertama yang memenangi 
Nobel Fisika 1930. 

Untuk Nobel Fisika, Jepang menempat- 
kan 9 ilmuwannya, disusul Tiongkok 2 
orang, India dan Pakistan masing-masing 
1 orang. Hebatnya, Pakistan, negara yang 
selama ini iklim politiknya tidak stabil, 
dapat menempatkan fisikawannya, Abdus 
Salam, memenangi Nobel Fisika 1979. 
Abdus Salam ini dikenal sebagai Bapak 
Nuklir yang menjadikan Paskistan memi- 
liki senjata nuklir. 

Untuk Nobel Kimia, Jepangjuga mendomi- 
nasi dengan menempatkan 8 pemenang. 
Disusul Israel menempatkan 6 pemenang, 
Taiwan dan Turki masing-masing 1 orang. 
Untuk Nobel Kedokteran, Jepang lagi-lagi 
mendominasi dengan 5 pemenang, disusul 
Tiongkok 1 orang. Untuk Nobel Ekonomi, 
India dan Israel sama-sama menempatkan 
2 pemenang. 

Untuk Nobel Sastra, Jepang menem- 
patkan 2 pemenang, disusul India, Turki, 
dan Tiongkok dengan masing-masing 
1 pemenang. Pujangga India terkenal 
Rabrindranath Tagore menjadi orang 
Asia pertama yang memenangi Nobel 
Sastra 1913. 

Menariknya, Nobel Perdamaian penye- 
barannya lebih merata. Nobel 
Perdamaian bukanlah 
penilaian terhadap 
hasil riset ilmuwan, 
tetapi penghar- 
gaan pada tokoh 
yang dinilai 
memberikan 
sumbangan 
pada upaya 
perdamaian 
dunia. Ka- 
rena itu, ke- 
banyakan 
peme - 
nangnya 
ialah to- 
koh pejuang 
kemerdekaan, 
pejuang hak asasi ma- 
nusia (HAM), pejuang kema- 
nusiaan, demokrasi, kebebasan pers, dan 
sebagainya. 

Termasuk di sini kepala negara yang ber- 
sedia menjalin perdamaian dengan bekas 
musuhnya. Sejauh ini, Nobel perdamaian 
dimenangi tokoh dari Vietnam, Jepang, In- 
dia, Israel, Tibet, Palestina, Iran, Irak, Timor 
Leste, Myanmar. Lalu, Korsel, Filipina, 
Bangladesh, Tiongkok, Yaman, dan Pakis- 
tan. Namun, ada satu orang yang di luar 
mainstream, yaitu seorang pelopor kredit 
murah bagi kaum miskin di Bangladesh, 
Muhammad Yunus. 

Hebatnya, Israel yang dikenal sebagai 
negara kontroversial, menempatkan tiga 
perdana menterinya sebagai pemenang 
Nobel. Timor Leste menempatkan dua 
orang, pejuang kemerdekaan Jose Ramos 
Horta dan Uskup Carlos Felipe Ximenes 
Belo. Sayangnya, orang Indonesia belum 
ada yang mampu meraih Nobel. 


Kapan kita menembus Nobel? 

Banyak yang mengatakan, Nobel ialah 
mimpi yang masih terlalu jauh untuk ilmu- 
wan Indonesia saat ini. Ekosistem, budaya 
riset, kelembagaan, dan dukungan dana 
pemerintah belum maksimal. Ilmuwan 
kita masih terbenam dalam kungkungan 
birokrasi dan kerumitan prosedur admi- 
nistrasi dan pelaporan keuangan sehingga 
masih sulit untuk bisa menghasilkan riset 
kelas dunia yang potensial dinominasikan 
Nobel. 

Ujung tombak riset dan inovasi, ada di 
perguruan tinggi dan pusat-pusat riset di 


Djoko Santoso 
Guru Besar Fakultas Kedokteran Unair 


Keluhan para akademisi 
dan periset kita yang 
selama ini sering 
direpotkan dengan 
urusan administrasi 
pertanggungjawaban 
keuangan daripada 
substansi risetnya, 
semoga dapat diurai 
BRIN. Mari kita 
memasuki 2022 dengan 
tekad terus membangun 
ekosistem dan budaya 
riset yang unggul dan 
kompetitif demi meraih 
Indonesia yang lebih 
maju. 


luar perguruan tinggi, seperti di perusa- 
haan swasta, lembaga riset nasional (Badan 
Tenaga Nuklir Nasional/Batan, Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, dll), atau 
di industri militer. 

Ekosistem dan budaya riset yang diba- 
ngun pada lembaga-lembaga inilah yang 
akan menjadi pemacu kemajuan. Masih 
minimnya anggaran riset dan pengem- 
bangan pada lembaga-lembaga yang dike- 
lola pemerintah dengan dana APBN, secara 
umum menunjukkan masih rendahnya 
dukungan pemerintah. Para ilmuwan, 
akademisi, dan periset sekarang ini mayo- 
ritas jalah aparatur sipil negara (ASN), 
yang meriset dengan dana APBN. Prosedur 
administrasi dan pelaporan keuangan 


riset jauh le- 
bih rumit dari- 
pada substansi 

risetnya. 
Periset sering kali 
pusing memikirkan 
pelaporan keuangan- 
nya agar tidak menjadi 
temuan pemeriksaan 
dan kurang fokus pada 
substansi risetnya. Masih 
kita ingat kejadian sekian 
tahun lalu, ada beberapa 
pakar yang diajak Menteri 
Negara BUMN Dahlan Iskan un- 
tuk merancang purwarupa mobil 
listrik. Purwarupanya jadi, tapi 
para pakar yang merancang pada 
akhirnya tersangkut kasus hukum, 
dengan tudingan menyalahguna- 

kan dana negara. 

Kerumitan pelaporan keuangan 
ialah salah satu momok yang ditakuti 
periset. Di ranah kelembagaan, banyak 
sekali tumpang-tindih dan duplikasi riset 
dengan topik yang sama, yang terjadi pada 
puluhan atau mungkin ratusan lembaga 
pemerintah. Ada lagi yang mengatakan ba- 
nyak produk riset kita yang hanya mandek 
di laporan prosiding. Itu karena tidak ter- 
kait dengan mata rantai kebutuhan riil di 
sektor industri. 


Berkaca pada Jepang 

Negara-negara Eropa dan AS sudah mem- 
bangun budaya dan ekosistem riset sejak 
ratusan tahun lalu, yang membuatnya 
menjadi maju dan unggul. Sementara itu, 
Jepang menjadi negara Asia paling maju 
sejak Restorasi Meiji di akhir 1860-an. 

Sejak Restorasi Meiji, Jepang terus 
mengejar kemajuan. Sebagian besar ino- 
vasi di Jepang ialah usaha untuk meng- 
atasi keterbatasan negaranya, seperti 
minimnya sumber daya alam (SDA) dan 
rawan bencana alam. Maka, Jepang men- 
jadi ekspansionis untuk mencari bahan 
baku dan bahan bakar bagi mesin indus- 
trialisasinya. 

Jepang mengejar teknologi industri 
militernya sehingga memiliki angkatan 
bersenjata yang sangat kuat hingga bisa 
mengalahkan Rusia pada 1905. Menjelang 
Perang Dunia II, Jepanglah satu-satunya ne- 
gara Asia yang memiliki industri otomotif 
dan militer yang bisa memproduksi kapal 
perang, kapal induk, pesawat tempur dan 
artileri, hingga nekat berani menyerang 
Pearl Harbour milik AS. 

Setelah kalah karena dibom AS, Jepang 


dengan cepat mengejar riset 
dan inovasi. Bangkit lagi, 
hingga kembali menjadi ne- 

gara maju yang menguasai 
dunia bukan lewat invasi mi- 
liter, melainkan lewat produk 
kemajuan teknologinya. Di- 
siplin dan mental baja menjadi 
unggulan budaya Jepang. Kereta 
api cepat Shinkansen, misalnya, 
sejak diresmikan 1964 hingga se- 
karang nyaris tidak ada kecelakaan 
yang serius. Rata-rata keterlambatannya 
juga hanya 36 detik. 

Walaupun dalam dua dekade terakhir 
ini posisi Jepang dikejar Tiongkok 
dan Korea Selatan, hal ini tidak 
mengubah posisi Jepang se- 
bagai negara pusat penelitian 
dunia. Jepang meningkatkan 
kolaborasi internasional melalui 
sektor pendidikan tingginya. 
Termasuk meningkatkan mi- 
nat mahasiswa internasional 
untuk berkuliah di universi- 
tas ternama Jepang, seperti 
University of Tokyo, Kyoto 
University, dan Tokyo Insti- 
tute of Technology. 

Saat ini, telah dibuat 
program studi berba- 
hasa Inggris di berba- 
gai universitas untuk 
mengatasi permasa- 
lahan bahasa, ma- 
salah yang sering 
menghambat ko- 
laborasi interna- 
sional di Jepang. 

Sampai de- ngan saat 
ini, pub- 

likasi di 

bidang kese- 

hatan yang ter- 
daftar di National 
Library of Medicine 
milik AS (PUBMED), 
dengan satu atau le- 
bih author terafili- 
asi dengan universitas 
Jepang atau menyang- 
kut topik mengenai 

Jepang ada lebih dari 1,4 

juta publikasi atau 40 kali 
lebih banyak ketimbang 
Indonesia. 


Korea Selatan dan Israel 

Sejak akhir abad ke-20, Korea Selatan 
menyusul kemajuan Jepang. Merek Korsel 
seperti Samsung, Hyundai, KIA, Daewoo 
ialah contoh merek yang sudah mendunia, 
mengiringi budaya K-pop yang menyebar 
ke berbagai negara. 

Demikian juga dengan Israel, negara 
kecil di Timur Tengah yang dikelilingi ne- 
gara-negara Arab, menjadi negara yang 
paling unggul ilmu pengetahuan dan 
teknologi (iptek)-nya. Israel merupakan 
negara ranking kelima pada Bloomberg In- 
novation Index, yang mengukur performa 
penelitian dan pengembangan teknologi 
global. Israel, secara peringkat bahkan 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan AS 
yang berada di urutan keenam. Padahal, 
Israel relatif minim SDA, dan populasinya 
juga hanya 9 juta orang, lebih sedikit dari 
populasi penduduk Jakarta yang mencapai 
10 juta an orang di 2020. 

Israel menjalin kemitraan yang kuat de- 
ngan AS. Banyak perusahaan asal AS dan 
multinasional ternama, yang membuka 
cabang riset dan pengembangan mereka 
di Silicon Wadi di Israel, seperti Intel, 
Apple, Microsoft, Medtronic, Philips, IBM, 
Cisco, Google, HP, Oracle, GE, Gualcomm, 
Motorola, dan sebagainya. 

Forbes menyebut kesuksesan Israel ini 
tidak lepas dari pola pikir, mentalitas 
dan moral dari warganya. Mereka telah 
bertahun-tahun terlatih untuk memperta- 
hankan tanah mereka dalam keterbatasan 
ekonomi dan SDA, memperkuat kapasitas 
sumber daya manusia (SDM) mereka 
melalui pendidikan tinggi, dan penggu- 
naan bahasa Inggris yang luas. Di bidang 
kedokteran, lebih dari 1.000 perusahaan 
telah mengekspor lebih dari US$6 miliar 
obat-obatan dan alat-alat medis. 

Riset dan pengembangan tidak hanya 
dilakukan di perusahaan, tapi juga di 
universitas, pusat penelitian milik pe- 
merintah dan swasta, rumah sakit, dll. 
Lebih dari 8096 penelitian layak publikasi 
Israel bersumber dari universitas. Dana 
penelitian mayoritas (»5096) berasal dari 
pemerintah dan organisasi publik yang 
dialokasikan secara nasional dan me- 
lalui masing-masing universitas lewat 
General University Fund, yang diberikan 
Council of Higher Education (kalau di In- 
donesia Kementerian Pendidikan Tinggi/ 
Kemendikti). 

Dana penelitian juga dikelola Israel Sci- 
ence Foundation (ISF), badan independen 
yang mendanai penelitian yang sifatnya 


kom - 
U petitif. 
Per tahun, 


ISF sebagai 

sumber utama 

pendanaan pene- 

litian dasar mengalokasikan 

US$60 juta untuk mendanai 

lebih dari 1.300 grants dan le- 

bih dari 10 ribu ahli dari dalam 

dan luar negeri dilibatkan, untuk menilai 
kualitas proposal yang diajukan. 

Demikianlah sekilas beberapa contoh 
negara Asia yang sukses membangun eko- 
sistem dan budaya risetnya sehingga bisa 
menjadi negara maju dan ilmuwannya 
banyak meraih Nobel. 

Bagaimana peluang Indonesia? Apakah 
SDA, SDM, ekosistem, dan budaya riset 
kita bisa mendukung ke arah pencapaian 
ke arah Nobel? Pasti banyak pihak akan 
menganggap ini mimpi di siang hari. Di 
Indonesia terlalu banyak lembaga yang 
melakukan riset, tapi hasilnya masih 
minim. Kelembagaan, dan pekerjaan riset 
tidak hanya dimiliki oleh perguruan tinggi, 
tetapi juga dimiliki tiap kementerian dan 
lembaga negara. 

Di sebuah kementerian, misalnya, 
pekerjaan riset tidak hanya ditangani 
litbang. Bisa dikatakan semua direktorat 
di bawah Dirjen, juga Setjen, tiap tahun 
menganggarkan kegiatan penelitian, ka- 
jian, riset, dan semacamnya sejak masih 
di Rencana Kerja dan Anggaran Kemen- 
terjan dan Lembaga (RKAKL) hingga su- 
dah berwujud daftar isian pelaksanaan 
anggaran (DIPA), lengkap dengan alokasi 
anggarannya. 

Belum lagi, pusat-pusat riset, seperti 
LIPI, Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi/BPPT, Batan, perguruan tinggi, 
juga lembaga riset di lingkungan TNI/ 
Polri, dan masih banyak yang lain. Dengan 
demikian, ada ribuan lembaga riset, ada 
ratusan ribu pekerja riset, tapi tidak ada 
payung besar yang mengkoordinasi dan 
mengintegrasikan semuanya. 

Kita tahu, mayoritas dari ratusan ribu 
riset dengan dana APBN itu lebih bersifat 
sebagai proyek. Bahkan, duplikasi pro- 
posal hingga hasil riset, dengan hanya 
dengan mengganti judul riset adalah hal 
yang biasa. Dengan gambaran seperti ini, 
mungkinkah ilmuwan kita bisa mencapai 
Nobel? 


BRIN dan tantangannya 

Pada 28 April 2021, pemerintah me- 
mecah Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Kemristek-Dikti). Dik- 
tinya dicopot, dan digabungkan dengan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemdikbud). Sementara itu, risetnya 
dimasukkan ke wadah baru, Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN), bersama 
antara lain LIPI, Batan, Lembaga Pener- 
bangan dan Antariksa Nasional/Lapan, 
dan badan-badan riset yang sebelumnya 
bernaung di bawah beberapa kemente- 
rian. Dengan demikian, BRIN menjadi 
lembaga super body di bidang riset dan 
inovasi. 

Dengan anggaran Rp26 triliun, BRIN 
diharapkan bisa memacu riset dan inovasi 
sehingga bisa mengejar kemajuan negara 
seperti Korsel. Tentu saja ini mimpi besar, 
yang pasti akan menghadapi banyak tan- 
tangan. Kemampuan mengejar kemajuan 
ini, tidaklah semata karena besarnya 
anggaran riset. Namun, juga tergantung 
pada kesiapan SDM dan etos kerjanya, 
infrastruktur, dan yang tak kalah penting 
ialah membangun ekosistem dan budaya 
riset. 

Jika BRIN mampu mengelola tantangan 
di atas dengan baik, diharapkan dapat men- 
jadi fondasi yang bagus untuk membawa 
Indonesia yang lebih maju. Keluhan para 
akademisi dan periset kita yang selama 
ini sering direpotkan dengan urusan ad- 
ministrasi pertanggungjawaban keuangan 
daripada substansi risetnya, semoga dapat 
diurai BRIN. Mari kita memasuki 2022 de- 
ngan tekad terus membangun ekosistem 
dan budaya riset yang unggul dan kom- 
petitif demi meraih Indonesia yang lebih 
maju. 


MEDIA 
INDONESIA 


MEDIA 
INDONESIA 


CALAK EDU 


OPINI 


Kurikulum Prototipe 


kulum, capaian pembelajaran, dan asesmen 
pembelajaran. 

Kedua, istilah KI dan KD diganti men- 
jadi capaian pembelajaran (CP). Kita 
sudah mengenal dan paham bahwa KI 
(kompetensi inti) dan KD (kompetensi da- 
sar) merupakan kompetensi yang harus 
dicapai oleh siswa setelah proses pembe- 
lajaran. Namun, dalam Kurikulum 2022 
dikenalkan dengan julukan baru, yaitu 
capaian pembelajaran (CP) yang merupa- 
kan rangkaian pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap sebagai suatu kesatuan proses 
untuk mengembangkan kompetensi yang 
utuh bagi siswa. Konsekuensinya, ases- 
men yang dikembangkan akan mencakup 
seluruh capaian pembelajaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 

Ketiga, pembelajaran tematik yang se- 
belumnya hanya terbatas pada kelas 4, 5, 
dan 6 SD saja, pada Kurikulum Prototipe 


DOK PRIBADI 


Syamsir Alam 
Dewan Pengawas Yayasan Sukma 


EMENTERIAN Pendidikan, Ke- 

budayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemendikbudristek) pada 2022 

ini akan menambah jangkauan 
penerapan kurikulum, yang diklaim se- 
bagai kurikulum paradigma baru, yang 
selanjutnya dijuluki Kurikulum Prototipe. 
Kurikulum ini sudah diterapkan secara 
terbatas pada kelas tertentu di sekitar 2.500 
satuan pendidikan (sekolah penggerak) 
mulai dari jenjang pendidikan dasar (SD), 
sekolah menengah pertama (SMP), hingga 
sekolah menengah atas (SMA) serta seko- 
lah menengah kejuruan pusat keunggulan 
(SMK-PK). 

Kurikulum Prototipe disebutkan bukan- 
lah kurikulum baru sebagaimana “dituduh- 
kan selama ini'. Sebaliknya, Kurikulum 
Prototipe ini, menurut Kemendikbudristek, 
hanyalah merupakan penyempurnaan 
dari Kurikulum 2013 yang sampai saat ini 
masih tetap berlaku dan dapat digunakan. 
Kurikulum Prototipe pada 2022 hanya 
akan ditawarkan sebagai alternatif atau 
pilihan acuan pembelajaran bagi satuan 
pendidikan yang berminat atau siap. Jadi, 
bukanlah suatu keharusan atau “mandat'. 
Dikemukakan, terdapat tujuh hal baru pada 
Kurikulum Prototipe yang membedakan 
dengan kurikulum sebelumnya. Pertama, 
struktur kurikulum, profil pelajar Panca- 
sila, yang akan menjadi acuan dalam pe- 
ngembangan standar isi, standar proses, 
dan standar penilaian, atau struktur kuri- 


pembelajaran tematik bisa diterapkan pada 
jenjang SMP dan SMA. Sebaliknya, padajen- 
jang SD juga bisa dilakukan pembelajaran 
berbasis mata pelajaran, bukan tematik 
semata. 

Keempat, jumlah jam pelajaran ditetap- 
kan per tahun. Jika dalam kurikulum sebe- 
lumnya penetapan jumlah jam pelajaran 
berlaku per minggu, pada Kurikulum Proto- 
tipe jumlah jam pelajaran ditetapkan per ta- 
hun sehingga sekolah memiliki kelenturan 
(fleksibilitas) dalam mengatur pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran. Suatu mata pela- 
jaran bisa diajarkan pada semester ganjil 
atau dapat dilakukan sebaliknya, selama 
bukan merupakan prasyarat atau bahan 
ajar yang bersifat vertikal. 

Kelima, pembelajaran kolaboratif. Pene- 
rapan pembelajaran kolaboratif yang ber- 
bentuk project bertujuan mengembangkan 
profil pelajar Pancasila melalui pengalaman 
pembelajaran (experiential learning) dan 
mengintegrasikan kompetensi esensial 
yang dipelajari peserta didik dari berba- 
gai disiplin ilmu. Pembelajaran berbasis 
project dinilai juga akan membantu guru 
dalam mengembangkan soft skill siswa 
dan dapat mempersiapkan siswa dengan 
pengetahuan dan kompetensi sesuai de- 
ngan tuntutan zaman sehingga siswa dapat 
berperan di lingkungannya. 

Selain itu, sekolah diberikan keleluasaan 
untuk menerapkan dan membuat ases- 
men di antara mata pelajaran atau lintas 


Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com 


PA RTI S | PAS | 0 PI N | atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, 


alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, foto diri, dan NPWP). 
Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali 
baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia. 


MEDIA 
INDONESIA 


A Port of 


MEDIA GROUP 
NETwOnk 


Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) 
Direktur Utama: Firdaus Dayat 

Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: 
Gaudensius Suhardi 

Deputi Direktur Pemberitaan: Ade Alawi 


Dewan Redaksi Media Group: 

Ketua: Elman Saragih (merangkap anggota) 

Wakil Ketua: Arief Suditomo (merangkap anggota) 
Sekretaris: Nunung Setiyani (merangkap anggota) 
Anggota: Bambang Eka Wijaya, Mohammad Mirdal Akib, 
Don Bosco Selamun, Abdul Kohar, Gaudensius Suhardi, 
Budiyanto, Iskandar Zulkarnain, Ade Alawi, 

Kania Sutisnawinata 

Dewan Pengarah: Lestari Moerdijat, Saur M. Hutabarat, 
Adrianto Machribie 


Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi 
Kepala Divisi Multimedia & Artistik: Hariyanto 
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Punto, 
Henri Salomo, Jaka Budi Santosa, 

Mochamad Anwar Surahman, Rosmery C. Sihombing, 
Sadyo Kristiarto (Nonaktif), Victor J.P. Nababan 
Kepala Sekretariat Redaksi: Ida Farida 


Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, 
Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, 
Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Baharman, Basuki Eka P, 
Bintang Krisanti, Dwi Tupani Gunarwati, Eko Rahmawanto, 
Eko Suprihatno, Heryadi, Irana Shalindra, Irvan Sihombing, 
M. Soleh, Mirza Andreas, Raja Suhud V.H.M, Soelistijono, 
Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari 


Staf Redaksi: Abdillah M. Marzugi, Adam Dwi Putra, 

Agung Wibowo, Akmal Fauzi, Andhika Prasetyo, Astri Novaria, 
Budi Ernanto, Cahya Mulyana, Denny Parsaulian Sinaga, 

Deri Dahuri, Dero Igbal Mahendra, Dhika Kusuma Winata, 

Emir Chairullah, Fetry Wuryasti, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, 
Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Indrastuti, Indriyani Astuti, 
Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, 
Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, 

Putra Ananda, Putri Anisa Yuliani, Putri Rosmalia Octaviyani, 
Ramdani, Retno Hemawati, Rizki Noor Alam, Rudy Polycarpus, 
Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, 

Siti Retno Wulandari, Sri Utami, Sugeng Sumariyadi, 
Sumaryanto, Susanto, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, 
Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu Arto Subari, 
Zubaedah Hanum 


DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) 
Asisten Kepala Divisi: lis Zatnika 

Redaktur: Eni Kartinah 

CONTENT ENRICHMENT 

Periset: Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo, Ridha Kusuma 
Perdana 

Bahasa: 

Redaktur: Adang Iskandar, Dony Tjiptonugroho, Suprianto 
Staf: Farhatun Nurfitriani, Meirisa Isnaeni 


ARTISTIK 

Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas 

Redaktur: Annette Natalia, Briyan Bodo Hendro, 

Budi Setyo Widodo, Gatot Pumomo, Gugun Permana, Marjuki 
Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Bayu Wicaksono, 
Dedy, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, 
Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, 

Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Nurkania Ismono, 


Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Riri Puspa 
Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih 
Olah Foto: Ade Rian H, Andi Nursandi 


PENGEMBANGAN BISNIS 

Deputi Direktur Pengembangan Bisnis: Fitriana Saiful Bachri 
Deputi Direktur Sales & Marketing: Gustaf Bernhard R 
Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto 

Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500, 
Surabaya: (031) 5667359: 

Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. 


KORESPONDEN 

Banten: Sumantri Handoyo (Tangerang) 

Syarief Oebaidillah (Tangerang Selatan) 

Jawa Barat: Dede Susianti (Bogor), 

Eriez M. Rizal, Bayu Anggoro (Bandung), 

Kisar Rajagukguk (Depok), 

Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), 

Depi Gunawan (Cimahi), Nurul Hidayah (Cirebon), 

Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), 

Kristiadi (Tasikmalaya) 

Jawa Tengah: Haryanto (Semarang), 

Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), 
Widjajadi, Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), 
Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes) 
Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, 

Furgon Ulya Himawan 

Jawa Timur: Faishol Taselan (Surabaya), 

Bagus Suryo Nugroho (Malang), Heri Susetyo (Sidoarjo), 
Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), 

Muhammad Ghozi (Madura) 

Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh) 
Sumatra Utara: Yoseph Pencawan, Puji Santoso (Medan), 
Januari Hutabarat (Taput) 

Sumatra Barat: Yose Hendra (Padang) 

Riau: Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru) 

Kepri: Hendry Kremer (Batam) 

Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang) 
Bengkulu: Marliansyah 

Jambi: Solmi 

Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya) 
Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin) 
Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado) 

Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu) 

Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari) 

Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar) 

NTB: Yusuf Riaman (Mataram) 

Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta) 
NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang) 
Maluku: Hamdi Jempot (Ambon) 

Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) 

Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 

Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 

Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 

Fax Customer Service: (021) 5820476, 

Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: 
(021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga 
Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa 
# ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa 
Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009- 
500-9098: BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan 
oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/ 
Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. 

Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta 

Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 
5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, 
Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, 
Website: www.mediaindonesia.com 


DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, 
WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU 
PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU 
MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN 


mata pelajaran pada penilaian sumatif 
dalam bentuk project, yang di dalamnya 
mencakup beberapa aspek mata pelajaran 
sekaligus. Pada jenjang SD dapat melaku- 
kan paling sedikit dua kali penilaian project 
dalam setahun. Adapun untuk siswa SMP 
dan SMA/SMK setidaknya dapat melaku- 
kan penilaian project tiga kali dalam satu 
tahun. 

Keenam, mata pelajaran TIK (teknologi 
informasi dan komunikasi) diajarkan kem- 
bali. Pada kurikulum sebelumnya mata 
pelajaran TIK dihilangkan. Dalam Kuriku- 
lum Prototipe dihadirkan kembali dengan 
sebutan informatika, yang akan diajarkan 
mulai jenjang SMP. Di sekolah yang belum 
memiliki sumber daya atau guru informa- 
tika, mata pelajaran informatika ini dapat 


ap. 940.000 
£ SH SEBO4I 20R:00 
PN 


NS 


| Da 2— 


mandiri $ 
power buy v 


cicilan dengan 


ku 
0 ko) Hemat hingga 3596 Bank Mandiri Ter 


DUTA 


diajarkan oleh guru umum. Kemendik- 
budristek telah mempersiapkan buku atau 
modul pembelajaran informatika yang sa- 
ngat mudah dipahami dan digunakan oleh 
guru dan siswa. 

Ketujuh, mata pelajaran ilmu pengeta- 
huan alam sosial (IPAS). Mata pelajaran IPA 
(ilmu pengetahuan alam) dan IPS (ilmu pe- 
ngetahuan sosial) pada jenjang SD kelas 4, 5, 
dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, pada 
Kurikulum Prototipe akan diajarkan secara 
bersamaan melalui IPAS. Selanjutnya, di 
SMA sebelumnya terdapat penjurusan se- 
perti IPA, IPS, dan bahasa, pada Kurikulum 
Prototipe ada sedikit perubahan. Di kelas 10 
pelajar hanya menyiapkan diri untuk me- 
nentukan pilihan mata pelajaran di kelas 
11. Di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti 


ftar dan Diawasi 


Oleh Otoritas Jasa Keuangan 


7 


SENIN, 3 JANUARI 2022 


mata pelajaran dari kelompok mata pela- 
jaran (mapel) wajib, dan memilih mapel 
dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan kete- 
rampilan vokasi sesuai minat dan bakat. 


Disparitas kualitas 

Pada periode 2022-2024, Kurikulum 
Prototipe akan berlaku dan digunakan 
berdampingan dengan Kurikulum 2013 dan 
Kurikulum Darurat. Dengan tersedianya 
3 (tiga) macam pilihan kurikulum yang 
akan dapat digunakan oleh setiap satuan 
pendidikan, potensi bakal terciptanya ke- 
senjangan mutu pembelajaran dan lulusan 
merupakan sesuatu yang perlu diantisipasi 
dan dipikirkan secara matang. 

Walaupun disebutkan seluruh proses 
pembelajaran meski dengan kurikulum 
yang berbeda tetap harus mengacu pada 
standar nasional pendidikan (SNP), dengan 
kualitas guru yang masih sangat beragam, 
kebiasaan mengajar dengan kurikulum 
yang sangat preskriptif, apalagi dengan 
ditiadakannya alat ukur baku (standard- 
ized test) yang sudah terkalibrasi, maka 
perbandingan kualitas hasil pembelajaran 
akan sangat sulit dilakukan. 

Akibatnya, kesenjangan mutu pada 
tingkat proses dan hasil pembelajaran 
akan sangat sulit untuk diketahui secara 
cepat. Untuk itu, Kemendikbudirstek perlu 
menyiapkan pelatihan intensif dan masif 
terhadap guru, baik terkait penguasaan 
konten (thinking skills), pedagogi, dan li- 
terasi penilaian (assessment literacy). Selain 
itu, kesadaran atas teachers professional 
identity perlu terus ditumbuhkan di kala- 
ngan guru dan pendidik, mengingat sema- 
kin luasnya otonomi yang mereka miliki 
dalam pengelolaan pembelajaran. 

Selama ini, kecepatan pemerintah me- 
lakukan pembaruan kurikulum selalu 
mendahului kemampuan mereka un- 
tuk menyiapkan gurunya. Jarang sekali 
pekerjaan ini bisa berjalan seiring. Dengan 
begitu, setiap implementasi kurikulum 
baru akan selalu menghadapi tantangan 
di lapangan atau di sekolah, bukan karena 
kurikulumnya yang tidak andal (rigor), tapi 
kemampuan gurunya yang tidak disiapkan 
secara baik. Penguatan kapasitas guru pada 
aspek konten (thinking skills), pedagogi, 
dan literasi penilaian serta menumbuhkan 
kesadaran akan tanggung jawab profe- 
sional (teachers' identity) hendaknya men- 
jadi perhatian dan dapat menjadi program 
utama? Kemendikbudristek menjelang 
akan dikeluarkan dan diberlakukannya 
kurikulum baru pada 2024 mendatang. 
Semoga asa ini bisa diwujudkan. Wallahu 
a'lam bi al-Shawab. 


SPP 
mandiri 


ap 1.475.000 


FRE RSSOGAF BLU 53 FL' 7070 F PJP 54 


Reebok 
pn 


BERSATU LAWAN C@IVID-19 


SENIN, 3 JANUARI 2022 @ HALAMAN 8 


Menhub 
Pantau 


Kepadatan 
Kali Adem 


MENTERI Perhubungan Budi Karya 
Sumadi, kemarin pagi, memantau 
Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, 
Jakarta Utara, untuk memastikan 
protokol kesehatan (prokes) ber- 
jalan dengan baik saat libur Tahun 
Baru 2022. 

“Tahun Baru biasanya saudara 
kita banyak yang berlibur ke Pulau 
Seribu. Kali Adem adalah titik terba- 
nyak pergerakan dari Jabodetabek 
ke arah Pulau seribu. Karena itu, 
kita memang mempersilakan me- 
reka untuk jalan-jalan, tetapi mesti 
prokes. Saya lihat tadi ini berjalan 
baik,” ujar Budi. 

Dalam pantauannya, pemeriksaan 
tiket dan pengaturan antrean pe- 
numpang di dermaga dilakukan de- 
ngan baik. Penumpang diwajibkan 
memindai kode batang (barcode) 
yang tersedia sebelum memasuki 
kapal dengan aplikasi Pedulilin- 
dungi. 

“Poin yang kedua, kita pakai safety 
jacket, tandanya adalah keselamat- 
an itu diutamakan. Mereka-mereka 
yang di atas sudah kita cek, jumlah- 
nya 75y6 dari kapasitas dan mereka 
harus pakai life jacket. Keselamatan 
harus jadi satu keharusan juga,” 
kata Budi. 

Meski melakukan pengawalan 
dan pengawasan ketat guna mence- 
gah penyebaran covid-19, Menhub 
juga meminta otoritas pelabuhan, 
pengelola kapal, dan aparat keaman- 
an tetap melayani penumpang de- 
ngan ramah. 

Penerapan prokes ketat juga 
dilakukan pengelola Bandung Zoo- 
logical Garden (Bazoga) di Kota 
Bandung, Jawa Barat, kemarin. 
Pengelola membatasi jumlah pe- 
ngunjung yang bisa masuk lantaran 
membeludaknya warga yang ingin 
memanfaatkan libur Tahun Baru 
2022 di aera itu. 

Bazoga, sejak Sabtu (1/1) hingga 
Minggu (2/1), masih ramai dikun- 
jungi wisatawan yang bukan ha- 
nya datang dari Kota Bandung, 
melainkan juga dari daerah lain. 
Mereka bersama keluarga mengha- 
biskan libur terakhir pada Tahun 
Baru 2022. 

Marketing Communication Ba- 
zoga, Sulhan Syafii mengatakan 
peningkatan jumlah pengunjung 
Bazoga mulai dirasaan sejak 24 
Desember 2021 lalu dan puncak 
keramaiannya terjadi pada Sabtu 
(1/1). 

Karena wisatawan terus berda- 
tangan, Bazoga menerapkan sistem 
buka tutup untuk memastikan 
prokes ketat tetap dijalankan di tem- 
pat wisata outdoor tersebut. 

“Sejak pukul 11.00 WIB, pengun- 
jung sudah mencapai 3.000 orang. 
Hari ini diperkirakan pengunjung 
mencapai 5.000. Untuk harga 
tiket masuk, dikenai Rp50 ribu 
per orang,” ucap Sulhan. (Des/ 
AN/E-2) 


Indonesia Terus Percepat 


Vaksinasi Covid-19 


Perkembangan Vaksinasi Nasional 
(Data 2 Januari 2022, pukul 12.00 WIB) 


@ Target: 208.265.720 
@ Vaksinasi I: 165.900.887 (79,664) 


@ Vaksinasi II: 114.103.362 (54,796) 


SDM Kesehatan 


Masyarakat Rentan 
dan Umum 


@ Vaksinasi II: 63.526.065 (44,994) 


Penyuntikan 
Vaksinasi 


@ Dosis | 
@ Dosis II vaksinasi covid-19. 
e Dosis III 
oo e terlindungi. 
.712.486....726.580..... G61O5D PMA 
— Ma — 0 “bada 
| — 72.924 
2.339 1.962 a— Ia 
"5. ia Ba aa covid-19. 
29 Des 30 Des 31 Des 1 Jan 2 Jan 
2021 2021 


Kelompok Usia 
12-17 Tahun 


@ Vaksin terbaik ialah vaksin yang saat ini tersedia. 
@ Jangan ragu mengakses lokasi dan pelayanan 


@ Semakin banyak yang mendapatkan 
vaksinasi, semakin banyak orang yang 


@ Protokol kesehatan tetap menjadi kunci / 
utama untuk mencegah penularan 7 


@ Vaksinasi II: 1.223.738 (8,1676) 


Sumber: Kemenkes/Satgas Covid-19/Litbang MI/ Grafis: SENO 


Sukses 280 Juta Dosis 
Vaksin Covid-19 


Pada 2021, 280 juta dosis vaksin disuntikkan. 
Pertengahan tahun ini, 208,2 juta warga 
ditargetkan mendapat vaksinasi covid-19 lengkap. 


Atatya Puspa 
atalya@mediaindonesia.com 


EMERINTAH berhasil menyun- 

tikkan 280 juta dosis vaksin 

covid-19. Data tersebut dihim- 

pun pada Jumat (31/12) pukul 
19.30 WIB. Cakupan 280 juta dosis 
merupakan gabungan antara dosis 1, 
2, dan 3dengan total sasaran 208,2 juta 
jiwa. Secara terperinci, dosis 1 menca- 
pai 165,2 juta dosis, dosis 2 mencapai 
113,8 juta dosis, dan dosis 3 mencapai 
1,3 juta dosis. 

“Apresiasi terbesar untuk teman- 
teman di lapangan. Dengan kekuatan 
modal sosial, kita bisa mencapai 280 
juta dosis vaksinasi di akhir tahun 
2021,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid- 
19 Siti Nadia Tarmidzi dalam kete- 
rangan resmi, kemarin. Ia menyatakan 
Kemenkes telah menargetkan vaksinasi 
lengkap untuk 208,2 juta warga akan 
dicapai pada pertengahan 2022. 

“Capaian vaksinasi tersebut dica- 
pai berkat usaha optimal dan gotong 
royong dengan semua pihak, tertutama 
TNI/Polri, pemerintah daerah, BUMN, 
dan pihak swasta yang turut mem- 
bantu,” ucapnya. 


Ia melanjutkan Kemenkes terus beru- 
paya meningkatkan percepatan vaksi- 
nasi. Selain membuka vaksinasi massal, 
Kemenkes telah mengeluarkan Surat 
Edaran yang menginstruksikan seluruh 
pos pelayanan vaksinasi, unit pelaksana 
teknis di bawah Kemenkes, untuk me- 
lakukan vaksinasi kepada semua target 
sasaran tanpa memandang domisili 
atau tempat tinggal di KTP. “Capaian 
ini tidak lepas dari modal sosial masya- 
rakat Indonesia yang bahu-membahu 
berpartisipasi menyelenggarakan ke- 
giatan vaksinasi,” tambah Nadia. 

Pemerintah mengupayakan keterse- 
diaan vaksin lewat skema multilateral 
dan bilateral demi mencukupi stok dan 
menjaga laju vaksinasi sesuai dengan 
stok vaksin yang ada. 

“Seluruh masyarakat Indonesia 
diminta untuk memanfaatkan ke- 
sempatan ini dengan sebaik-baiknya 
karena dengan vaksinasi dan melak- 
sanakan protokol kesehatan yang ketat 
akan semakin banyak dan semakin 
cepat masyarakat terlindungi dari 
covid-19,” ujarnya. 


Penghargaan 
Vaksinasi covid-19 bagi remaja dan 


warga lanjut usia (lansia) terus diper- 
cepat. Sebanyak 17.139.521 remaja 
telah menerima vaksin dosis lengkap 
per Sabtu, (1/1). “Jumlah itu setara 
64,18Y0 dari target 26.705.490 remaja,” 
demikian dilansir dari laman vaksin. 
kemkes.go.id, kemarin. Pemerintah 
menargetkan 21.553.118 warga lansia 
menerima vaksin covid-19. Sebanyak 
42,09Yo di antaranya tuntas divaksi- 
nasi. Jumlahnya sebanyak 9.071.850 
orang”, tulis data tersebut. 

Sementara itu, Pemerintah Kabupa- 
ten Muba mendapatkan penghargaan 
dari Gubernur Sumsel Herman Deru 
pada Sabtu (1/1) karena telah sukses 
merealisasikan target vaksinasi covid- 
19 di atas 70Yo. Plt Bupati Muba Beni 
Hernedi mengucapkan terima kasih 
pada semua pihak yang bekerja sama 
melaksanakan vaksinasi di Muba 
hingga ke kawasan pelosok. 

Di Kabupaten Cianjur, vaksinasi 
covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun 
dijadwalkan awal bulan ini. Bupati 
Cianjur Herman Suherman menutur- 
kan berbagai persiapan teknis terus 
dilakukan menghadapi rencana vaksi- 
nasi tersebut. “Untuk vaksinasi anak, 
insya Allah awal Januari ini akan kita 
laksanakan. Pas masuk sekolah pada 
10 Januari, langsung kita berikan vak- 
sinasi, terutama untuk kelas 4, 5, dan 6 
sekolah dasar,” kata Herman, kemarin. 
(Teo/DW/BB/H-3) 


Belum Ada Kasus Meninggal 
akibat Vaksin Korona 


KOMISI Nasional Kejadian Ikutan Pas- 
caimunisasi (Komnas KIPI) mengatakan 
belum ada temuan kasus meninggal 
akibat vaksin covid-19. Pernyataan itu 
merespons dugaan kasus meninggal 
seusai menerima vaksin covid-19 di 
Jombang, Jawa Timur, dan Bone, Su- 
lawesi Selatan. 

“Kasus meninggal sejauh ini (aki- 
bat vaksin covid-19) belum ada,” tegas 
Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari 
dalam keterangan tertulis, Minggu (2/1). 

Hindra mengatakan ada 363 KIPI 
serius yang dilaporkan dari seluruh 
provinsi di Indonesia hingga 30 Novem- 
ber 2021. Namun, seluruh KIPI tidak 
menyebabkan kasus meninggal. 

Hindra memastikan kasus dua anak 
meninggal di Jombang dan Bone bukan 
akibat vaksin covid-19. Komnas KIPI te- 
lah mengonfirmasi dan melakukan audit 
dengan Komda KIPI dan dinas kesehatan 
setempat pada 30 Desember 2021. 

“Hasilnya, setelah diinvestigasi, ke- 
duanya tidak terkait dengan vaksinasi 
covid-19,” papar dia. 


Tidak cukup data 

Kasus Kematian di Jombang disimpul- 
kan unclassifiable atau tidak cukup data. 
Sementara itu, kasus kematian di Kabu- 


paten Bone disimpulkan koinsiden de- 
ngan penyakit jantung bawaan. 

“Komnas KIPI bertugas melakukan 
kajian kausal. Laporan yang akurat, leng- 
kap, serta cepat dapat membantu untuk 
menegakkan diagnosis,” jelas Hindra. 

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian 
Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi juga 
menyatakan antisipasi terjadinya KIPI 
merupakan salah satu fokus perhatian 
pemerintah. 

Oleh karena itu, Kemenkes bekerja 
sama dengan Komnas KIPI di tingkat 
nasional dan Komda KIPI untuk terus 
memantau dan memberikan edukasi 
kepada masyarakat. 

“Bagi penerima vaksinasi yang mera- 
sakan adanya efek samping pascavaksi- 
nasi, dapat langsung datang ke fasilitas 
pelayanan kesehatan tempat dilaku- 
kannya vaksinasi untuk melapor, tidak 
diperlukan syarat apa pun,” ujar Nadia 

Sebelumnya, seorang siswa SDN Ge- 
dangan di Mojowarno, Jombang, Jawa 
Timur, Muhammad Bayu Setiawan, 
12, dilaporkan meninggal dunia seusai 
menjalani vaksinasi covid-19 Pfizer. 

Adapun yang di Kabupaten Bone, 
Sulawesi Selatan, dua orang mening- 
gal setelah menerima suntikan vaksin 
covid-19. (Medcom/Ant/I-1) 


MI/ADI KRISTIADI 


PENGAWASAN DI OBJEK WISATA: Satgas Penanganan Covid-19 
mengawasi para pengunjung untuk tetap memakai masker dan menghindari 
kerumununan di objek wisata Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Ciamis, 
Jawa Barat, kemarin. Selain itu, pengunjung yang boleh masuk harus sudah 


divaksin. 


MEDIA 


INDONESIA 


Penambahan Kasus 
selama Nataru Rendah 


PEMERINTAH daerah terus 
menekan angka penularan 
covid-19 saat liburan Natal 
dan Tahun Baru. Mobilisasi 
masyarakat saat liburan akhir 
tahun tidak membuat petugas 
lengah. Di Provinsi Bangka 
Belitung, hingga awal 2022, 
ada penambahan satu kasus 
covid-19. 

Sekretaris Satgas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Provinsi 
Babel, Mikron Antariksa, me- 
ngatakan ada penambahan 
satu kasus dan pasien sembuh 
covid-19 sebanyak 15 orang. 

“Alhamdullilah setiap hari 
yang sembuh lebih banyak, 
mudah-mudahan awal tahun 
ini kondisi covid-19 Babel akan 
semakin membaik,” ujarnya, 
kemarin. 

Demikian juga di Kabupaten 
Klaten, Jawa Tengah, tidak ada 
penambahan kasus posituf 
baru. Sementara itu, satu 
pasien terkonfirmasi positif 
kini masih menjalani pera- 
watan atau isolasi. 

Dari ibu kota Provinsi Jawa 
Tengah, Kota Semarang, dila- 
porkan kasus covid-19 menu- 
run. Saat ini jumlah pasien 
positif covid-19 yang dirawat 
di Semarang dari enam orang 
menjadi empat orang. Ditam- 
bah dua pasien dari luar daerah 
yang dirawat di Semarang. 

Setelah cukup lama zero 
kasus covid-19, kasus positif 
kembali muncul di Kabupaten 


Kudus, Jawa Tengah. Ada dua 
orang positif covid-19 yang kini 
menjalani isolasi mandiri. 

Di bagian lain, Pemprov Bali 
mengumumkan satu warga 
Surabaya terdeteksi positif 
omikron setelah berlibur dari 
Bali. 

Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Bali Ketut Suarjaya 
mengatakan kasus warga Sura- 
baya yang positif omikron se- 
telah berlibur dari Bali sudah 
ditindaklanjuti petugas. “Yang 
bersangkutan sudah dideteksi. 
Kita sudah mengetahui hotel 
tempatnya menginap. Kita 
sudah kirim petugas ke sana 
untuk tracing,” ujar Suarjaya, 
kemarin. 

Dari Jawa Timur, Dinas Ke- 
sehatan Kota Surabaya mem- 
benarkan ada satu warga 
yang terinfeksi covid-19 varian 
omikron. Saat ini pasien men- 
jalani isolasi di rumah sakit. 

Kepala Dinas Kesehatan 
Jawa Timur, dr Erwin Astra 
Trijono, saat dikonfirmasi 
wartawan di Surabaya, mem- 
benarkan hal itu. “Benar ada 
satu pasien terinfeksi covid- 
19 varian omikron. Ini masih 
terus dilakukan observasi dan 
koordinasi,” kata Erwin. 

Selain ada kasus omikron, saat 
malam Tahun Baru, Satgas Pe- 
nanganan Covid-19 melaporkan 
ada penambahan kasus baru se- 
banyak 15 pasien pada 1 Januari 
lalu. (RF/AS/FL/JS/OL/N-1) 


ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A 


TARIF TES ANTIGEN TURUN: Petugas melakukan swab test 
antigen terhadap calon penumpang kereta api di Stasiun Gambir, 
Jakarta, kemarin. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menurunkan 
tarif tes antigen di stasiun menjadi Rp35 ribu dari sebelumnya 


Rp45 ribu. 


Optimistis 


Pandemi Terkendali 


pada 2022 


PAKAR ilmu kesehatan Fakul- 
tas Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI) Prof Tjandra 
Yoga Aditama optimistis pan- 
demi covid-19 lebih terkendali 
pada 2022. 

“Akan makin banyak pendu- 
duk bumi dan kita di Indone- 
sia yang sudah maupun akan 
mendapat vaksinasi covid-19 
pada tahun ini walaupun tidak 
sepenuhnya merata di selu- 
ruh dunia,” kata Tjandra Yoga 
Aditama melalui pernyataan 
tertulis, Jumat (31/12) malam. 

Mantan Direktur WHO Asia 
Tenggara itu mengatakan WHO 
menargetkan pada pertengah- 
an 2022 seluruh negara sudah 
memvaksinasi setidaknya 70Y6 
penduduknya. “Untuk Indone- 
sia, angka cakupannya akan 
lebih dari itu,” katanya. 

Vaksinasi memadai yang 
dibarengi penerapan protokol 
kesehatan, kata Tjandra, efek- 
tif mengurangi kemungkinan 
tertular atau setidaknya me- 
ngurangi kemungkinan jatuh 
sakit berat dan kematian. 

Selain itu, vaksinasi akan 
mengurangi penularan ter- 
hadap masyarakat sehingga 
situasi epidemiologi di dalam 
negara dan antarnegara da- 
pat lebih terkendali. “Dengan 
terbatasnya penularan di ma- 
syarakat, kita dapat berharap 
bahwa kemungkinan terjadi- 


nya mutasi baru dapat lebih 
kecil,” katanya. 

Direktur Pascasarjana Uni- 
versitas YARSI itu berharap 
akan makin banyak varian 
obat covid-19 oral yang dapat 
digunakan pada 2022, mi- 
salnya, molnupiravir buatan 
Merck dan paxlovid buatan 
Pfizer yang sebagian sedang 
diupayakan ada di Indonesia. 

“Sepanjang 2022, kedua obat 
ini tentu akan makin banyak 
diproduksi luas dan digunakan 
di dunia. Selain itu, kita dapat 
berharap akan ada lagi obat 
covid-19 yang mungkin juga 
akan ditemukan dan digunakan 
di dunia, baik yang suntikan 
maupun yang oral,” katanya. Bu- 
pati Bangka Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Mulkan pun 
optimistis perekonomian masya- 
rakat pada 2022 segera pulih. 

Indikator mulai pulihnya 
perekonomian masyarakat, 
kata dia, dilihat dari harga 
komoditas yang meningkat, se- 
perti karet, tandan buah segar 
kelapa sawit yang mencapai le- 
bih Rp2.500/kg di tingkat petani 
dan mahalnya harga biji timah 
mencapai Rp200 ribu/kg. 

Pertumbuhan usaha ma- 
syarakat sektor UMKM juga 
meningkat hingga mencapai 
ribuan dengan berbagai jenis 
usaha tersebar di delapan 
kecamatan. (Ant/J-1) 


MEDIA 
INDONESIA 


NUSANTARA 


ANTARA/DIDIK SUHARTONO 


LIBURAN TAHUN BARU DI SURABAYA: Pengunjung naik unta tunggang saat berada di Kebun Binatang Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Sejumlah tempat 
wisata di Surabaya ramai dikunjungi warga saat libur Tahun Baru 2022. 


Kawasan Wisata Diserbu 
Warga Dongkrak Ekonomi 


Liburan Natal dan tahun baru dimanfaatkan warga berwisata 
ke berbagai daerah dan membantu pemulihan ekonomi. 


Tosiani 
tosiani@mediaindonesia.com 


I tengah pandemi 
covid-19 masih ada 
harapan baru di 
sektor pariwisata. 
Larangan warga pergi ke luar 
negeri karena adanya varian 
covid-19 bisa mendongkrak 
pariwisata di dalam negeri. 
Seperti kawasan wisata 
Candi Borobudur, Kabupa- 
ten Magelang, Jawa Tengah, 
cenderung ramai dikunjungi 
wisatawan. Seiring penurunan 
status PPKM level 2, kunjungan 
wisatawan makin tinggi. 
“Semoga PPKM Kabupaten 
Magelang terus membaik men- 
jadi level 1 sehingga otomatis 
akan berdampak pada mem- 


baiknya sektor pariwisata. 
Jika PPKM level 1, penyeleng- 
garaannya lebih longgar, mes- 
kipun protokol kesehatan tetap 
diperketat,” ujar General Ma- 
nager TWCB Aryono Hendro, 
kemarin. 

Pada liburan akhir tahun, 
kunjungan wisatawan cende- 
rung meningkat jika diban- 
dingkan dengan 2020. Musim 
ramai pengunjung akhir tahun 
periode 22-31 Desember 2021 
di Candi Borobudur mencapai 
48.017 orang, meningkat dari 
periode yang sama 2020, hanya 
31.507 orang. 

Apalagi saat ini anak-anak 
sudah diizinkan masuk ke 
kawasan wisata sehingga me- 
nambah jumlah wisatawan ke 
Candi Borobudur. 


Kendati demikian, pihaknya 
merasa belum memungkin- 
kan untuk menetapkan target 
kunjungan wisata. Ia hanya 
berharap pertumbuhan sek- 
tor pariwisata 2022 semakin 
membaik. 

Selama libur Natal dan ta- 
hun baru, tingkat hunian hotel 
di Kabupaten Sleman, Daerah 
Istimewa Yogyakarta, pada 
kisaran 5246 hingga 9554. 

Kepala Dinas Pariwisata 
Kabupaten Sleman, Supar- 
mono mengatakan kunjungan 
wisatawan pada liburan Na- 
taru Sabtu dan Minggu ini di 
Sleman rata-rata mengalami 
kenaikan. “Wisatawan masih 
memilih destinasi alam atau 
terbuka untuk tujuan berlibur 
serta masih didominasi oleh 


kelompok-kelompok kecil ke- 
luarga,” ujarnya. 

Meskipun sudah memasuki 
2022, kunjungan wisatawan 
masih ramai. Pada hari kedua 
tahun baru, sejumlah tempat 
wisata padat pengunjung se- 
hingga diberlakukan pem- 
batasan. 

Di Bandung, wisatawan 
mendatangi kawasan Jalan 
Asia Afrika, Jalan Braga, dan 
Alun-Alun Bandung. Mereka 
menikmati libur Tahun Baru 
2022 bersama keluarga dan 
teman-temannya sambil foto- 
foto bersama superhero seba- 
gai ikon di Jalan Asia Afrika. 

Sementara itu, Satgas Pena- 
nganan Covid-19 melakukan 
pengetatan pintu masuk di 
kawasan objek wisata Pantai 
Pangandaran. Satgas Pena- 
nganan Covid-19 di Pangan- 
daran juga memperketat pintu 
masuk kawasan objek wisata 


Pantai Madasari, Kecamatan 
Cimerak. Kasat Polairud Polres 
Ciamis AKP Sugianto menga- 
takan di tengah liburan, ma- 
syarakat tetap bisa berlibur 
dengan tetap mengutamakan 
protokol kesehatan. 


Rekayasa lalu lintas 
Dari Jawa Tengah, Polres 
Tegal Kota memberlakukan 
rekayasa lalu lintas dengan 
sistem buka tutup di sejum- 
lah objek wisata dan pusat 
perbelanjaan pada hari kedua 
liburan Tahun Baru 2022. 
Situs megalitikum Gunung 
Padang di Desa Karyamukti, 
Kecamatan Campaka, Kabupa- 
ten Cianjur, Jawa Barat, masih 
menjadi favorit wisatawan. Me- 
reka menikmati keindahan batu 
berundak di kawasan situs. 
Dari Pulau Dewata Bali, 
hingga hari kedua tahun baru, 
kawasan wisata Kintamani, 
Kabupaten Bangli, menjadi sa- 
lah satu destinasi favorit. 
Pengamanan dilakukan de- 
ngan menerjunkan personel 
Polres Bangli terutama dalam 
mengantisipasi kemacetan 
arus lalu lintas dan gangguan 
kamtibmas terhadap pengun- 
jung di wilayah Batur. (AN/AD/ 
BB/RS/AU/JI/N-1) 


9 


SENIN, 3 JANUARI 2022 


PULAU KE PULAU 


Warga Terima Bantuan Beras 
tidak Layak Konsumsi 


RIBUAN keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan 
nontunai (BPNT) di Kampung Bojongnangka, Kelurahan Su- 
kamenak, dan Kampung Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota 
Tasikmalaya, Jawa Barat, serentak mengembalikan beras ke 
setiap agen penyalur lantaran beras yang mereka terima da- 
lam kondisi rusak. Warna beras kuning dan bau apek. 

Ketua RW 05, Kampung Bojongnangka, Nunu mengata- 
kan laporan dari warga penerima BPNT menyebutkan beras 
seberat 13 kilogram yang diberikan oleh agen penyalur dalam 
kondisi rusak dan tidak layak dikonsumsi. 

“Kami menerima laporan dari warga RT 01, RT 02, RT 03, RT 
04, dan RT 05. Para penerima BPNT mengeluh karena beras 
yang diterima tidak layak dikonsumsi. Beras yang mereka ter- 
ima langsung dikembalikan ke agen," kata Nunu, kemarin. 

Diana, agen penyalur BPNT Kecamatan Purbaratu meng- 
aku pihaknya telah menerima komplain adanya beras rusak. 
“Peristiwa baru kali ini terjadi,” ujarnya. 

Sebelumnya, beras dibagikan ke warga dalam kemasan 
plastik transparan. Sekarang beras yang dibagikan dengan 
kantong tidak transparan. (AD/N-1) 


Layanan Masjid Raya Sumbar 
Harus Bintang Lima 


MASJID Raya Sumatra Barat terpilih sebagai satu dari tujuh 
masjid terbaik di dunia yang memenangi penghargaan Abdul- 
latif Al Fozan Award atau AFAMA. Gubernur Sumbar Mahyeldi 
menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) 
agar meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang ada di masjid 
kebanggaan Sumbar tersebut. 

Mahyeldi menginginkan agar keberadaan masjid unik tanpa 
kubah tersebut menjadi acuan nasional dan dunia sehingga 
fasilitas dan pelayanan di Masjid Raya Sumbar tidak kalah 
dengan hotel bintang lima. 

Terutama untuk kebersihan toilet, tempat berwudu, dan pela- 
yanan kepada jemaah. “Dengan masuknya Masjid Raya Sumbar 
dalam tujuh masjid terbaik di dunia, akan jadi objek pembicaraan 
dan kunjungan. Diharapkan fasilitas dan kebersihan masjid serta 
sarana pendukung lainnya disiapkan sebaik mungkin. Pelayanan 
harus bintang lima, jangan sampai kalah dengan hotel-hotel 
berbintang ternama," kata Mahyeldi, saat mengikuti acara Subuh 
Mubarokah, di Masjid Raya Sumbar, kemarin. (YH/N-1) 


Bandrek Siap Tarik Mobil 
Parkir Liar di Bandung 


PEMERINTAH Kota Bandung kini memiliki Bandung Mobil 
Derek (Bandrek) yang akan dipergunakan untuk mengang- 
kut kendaraan roda empat yang parkir sembarangan dan 
parkir liar. 

Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan hadirnya 
Bandrek merupakan bentuk ketegasan Pemkot Bandung ter- 
hadap parkir liar yang memicu kemacetan di Kota Bandung. 

“Karena intinya di jalan itu tidak boleh ada hambatan seperti 
barrier, apalagi parkir liar. Tentu akan berdampak kepada 
kemacetan," kata Yana, kemarin. 

Kepala Dishub, EM Ricky Gustiadi mengungkapkan keha- 
diran Bandrek untuk memudahkan penegakan hukum. Inovasi 
Bandrek ini diklaim satu-satunya di Indonesia. 

Jika mobil diderek oleh dishub, pemilik mobil harus meng- 
unduh aplikasi Simdek (Sistem Informasi Derek). Di sana akan 
tertera informasi penderekan, lokasi pengambilan, dan biaya 
denda. Pemilik kendaraan wajib membayar denda ke Bank 
BJB. Bukti pembayaran diserahkan ke petugas untuk bisa 
mengambil kendaraan. (AN/N-1) 


Keindahan Gunungkidul Terganjal Regulasi 


ESISIR Pantai Selatan 
P di Gunungkidul, 

Daerah Istimewa 
Yogyakarta, tidak hanya 
memiliki pantai dengan 
pasir putih nan indah. 
Jajaran tebing-tebing tinggi 
di sepanjang Gunungkidul 
juga menawarkan keindahan 
eksotis yang menarik 
wisatawan. 

Keeksotisan pemandangan 
pesisir pantai Gunungkidul 
itulah yang dimanfaatkan 
oleh Heha Ocean View 
untuk meningkatkan potensi 
pariwisata di Gunungkidul. 
Apalagi wilayah 
Gunungkidul, Wonogiri, 
dan Pacitan dicatat sebagai 


UNESCO Global Geopark. 

“Visi awal kami sebenarnya 
sederhana, ingin membuat 
pariwisata di Gunungkidul 
naik kelas,” kata Direktur 
Utama Heha Ocean View, 
Hendro Suwandi, dalam acara 
diskusi Menakar Kesiapan 
Wilayah Menghadapi 
Percepatan Pertumbuhan 
Pariwisata di Pesisir Selatan 
DIY, beberapa waktu lalu. 

Ia menegaskan, keberadaan 
Heha Ocean View yang kini 
jadi primadona wisata di 
Gunungkidul tidak hanya 
mengangkat keindahan 
lokasi wisata di Gunungkidul, 
tetapi juga UMKM di wilayah 
tersebut. Pasalnya, beberapa 


produk UMKM, seperti tiwul, 
cokelat, hingga batik produksi 
masyarakat Gunungkidul pun 
jadi ikut naik kelas karena 
dapat dipasarkan di Heha 
Ocean View. 

Sebelum membangun 
Heha, pihaknya 
menggandeng Pusat Studi 
Perencanaan Pembangunan 
Regional (PSPPR) UGM untuk 
mengkaji kekuatan kestabilan 
tebing. Fasilitas yang 
dibangun telah sesuai dengan 
hasil penelitian kestabilan 
lereng. 

Namun, Hendro masih 
waswas sebab ada regulasi 
bahwa pendirian bangunan 
minimal berjarak 100 meter 


dari garis pantai. 

Ketua Tim Kajian 
Pemanfaatan Ruang Kawasan 
Perbukitan Pesisir Kabupaten 
Gunungkidul, PSPPR UGM, 
Leksono Probo Subanu 
menyampaikan lebih dari 
5096 pantai di Gunungkidul 
merupakan tebing dengan 
pemandangan indah. Namun, 
dalam pembangunan 
kawasan wisata masih ada 
kendala. “Jika merujuk 
regulasi, pendirian bangunan 
minimal berjarak 100 meter 
dari garis pantai. Tebing- 
tebing di pantai Gunungkidul 
tidak bisa dikembangkan 
sebagai destinasi wisata 
apabila berdasarkan aturan. 


Sama sekali tidak memiliki 
nilai jual,” tegas Leksono. 
Tim Geoteknik UGM 
telah mengeluarkan 
hasil penelitian sampel 
pengeboran batuan karst di 
tebing pantai Gunungkidul. 
Hasilnya aman dan stabil. 
Ketua Komisi B DPRD 
DIY Danang Wahyu Broto 
merespons hal tersebut 
mengatakan pariwisata ialah 
leading sector ekonomi DIY. 
Namun, di lapangan masih 
ada tumpang-tindih aturan 
hukum. Hal itu membuat 
banyak pengusaha masih 
ragu berinvestasi di sektor 
pariwisata. (Ardi Teristi 
Hardi/N-1) 


DOK INSTAGRAM @HEHAOCEANVIEW 


EKSOTISME TEBING DI PESISIR: Lanskap foto pemandangan 
tebing dan pesisir pantai Gunungkidul, Yogyakarta, pekan lalu. 
Jajaran tebing-tebing tinggi di sepanjang Gunungkidul juga 
menawarkan keindahan eksotis yang menarik wisatawan. 


Kalsel Siap Jadi Lumbung Ternak Nasional 


PEMERINTAH Provinsi Kali- 
mantan Selatan menargetkan 
swasembada dan menjadi 
lumbung ternak nasional 
pada 2026. Investasi sektor 
peternakan di Kalsel disebut 
cukup menjanjikan. 

“Populasi ternak terutama 
sapi di Kalsel terbesar di Ka- 
limantan dan Kalsel menar- 
getkan mampu swasembada 
serta menjadi lumbung ter- 
nak nasional pada 2026,” kata 
Kepala Dinas Perkebunan dan 
Peternakan Kalsel, Suparmi, 
kemarin. 

Saat ini ternak sapi di Kalsel 
sebanyak 148.026 ekor de- 
ngan potensi betina produktif 
sebanyak 51.647 ekor, akan 
mampu meningkatkan angka 
kelahiran sekitar 36.152 ekor 
dalam setahun. Dengan po- 
pulasi ternak sapi ini men- 
jadikan Provinsi Kalsel me- 
miliki populasi sapi terbesar 
di Kalimantan. 

Selain peternakan, Kalsel 
juga mencatat total nilai ekspor 


komoditas pertanian yang 
menggembirakan sepanjang 
2021, yakni mencapai Rp10,5 
triliun. Jumlah ini meningkat 
hingga tiga kali lipat jika di- 
bandingkan dengan 2020 yang 
tercatat sebesar Rp3,8 triliun. 
Gubernur Kalsel, Sahbirin 
Noor, pada pelepasan ekspor 
produk pertanian Kalsel akhir 
2021 di Terminal Peti Kemas 
Pelabuhan Trisakti Banjarma- 
sin, mengatakan para petani 
dan stakeholders patut di- 
apresiasi dengan tercapainya 
lonjakan ekspor komoditas 
pertanian Kalsel 2021. “Ini 
harus dipertahankan dan 
ditingkatkan sehingga me- 
ningkatkan daya saing serta 
kesejahteraan masyarakat, 
terlebih kondisi perekonomi- 
an Kalsel yang terdampak 
pandemi covid-19,” tuturnya. 
Sementara itu, di Jawa Te- 
ngah, ekspor produk perta- 
nian 2021 mencapai Rp11,151 
triliun. Nilai ekspor ini naik 
jika dibandingkan dengan 


Di Jawa Tengah, 
ekspor produk 
pertanian 2021 
mencapai 
Rp11,151 triliun. 
Nilai ekspor 

ini naik jika 
dibandingkan 
dengan sebelum 
masa pandemi 
covid-19 2019 
sebesar Rp8,48 
triliun. 


sebelum masa pandemi co- 
vid-19 2019 sebesar Rp8,48 
triliun. Bahkan, di atas 2020 
senilai Rp9,13 triliun 
Gubernur Ganjar Pranowo 
mengatakan cukup bergem- 
bira dengan besarnya nilai 


ekspor produk pertanian di 
Jawa Tengah karena di masa 
pandemi covid-19 terdapat 
peningkatan jika dibanding- 
kan dengan sebelumnya. 

Masih terkait dengan per- 
tanian, Kementerian Perta- 
nian melalui Badan Karantina 
menutup akhir 2021 dengan 
melakukan ekspor serentak di 
34 pintu ekspor dengan tajuk 
Gebyar Ekspor Gerakan Tiga 
Kali Lipat Ekspor (Gratieks). 
Salah satu pintu ekspor terse- 
but, yaitu Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Babel) mela- 
lui Pelabuhan Pangkal Balam. 

“Ada tiga komoditas per- 
tanjian unggulan ekspor asal 
Babel, yakni lada, karet, dan 
produk olahan kelapa sawit,” 
kata Kepala Karantina Perta- 
nian Pangkalpinang, Saifudin 
Zuhri. 

Adapun negara tujuan eks- 
por pertanian dari Babel 
ialah Korea Selatan, Jepang, 
Vietnam, dan Thailand. (DY/ 
AS/RF/TS/GL/N-1) 


BANK INDONESIA 


PENGUMUMAN TENDER 


No.23/59/DPS-PPn1/Peng/B tanggal 31 Desember 2021 


Bank Indonesia akan melaksanakan Tender Pengadaan Perabot Non Logam Kantor (Kursi Kerja, Kursi Rapat, Kursi Kliring dan Kursi Lainnya) untuk Kantor Pusat dan Kantor 
Perwakilan Dalam Negeri (KPWDN), dengan nomor pengadaan RF@: 11995, melalui website aplikasi e-Procurement Bank Indonesia (https://eprocurement.bi.go.id) 


dengan ketentuan sebagai berikut: 


1. Pagu anggaran pekerjaan ini sebesar Rp19.234.655.000,00 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10Yo. 


2. Persyaratan Calon Peserta Tender terdiri dari : 


. Perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
. Perusahaan memiliki minimal salah satu Nomor Ijin Berusaha (NIB) / Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan kode : 
« 4649 — Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya: 
» 46491 — Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, dan/atau 
» 46499 — Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya. 
. Perusahaan merupakan pemegang merek kursi / agen resmi penjualan kursi yang dibuktikan dengan surat keterangan authorized distributor / agen dari merek kursi, 
dimana untuk 1 (satu) merek kursi hanya dapat diwakilkan oleh 1 (satu) authorized distributor / agen. 
. Produsen kursi memiliki sertifikasi mutu produk dan sistem produksi yaitu ISO 9001 (Guality Management System), ISO 14001 (Environmental Management 


Systems) atau setara. 


. Perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki pengalaman Pengadaan Kursi Kerja untuk Kantor/Perkantoran yang dibuktikan dengan copy Surat Perintah 


Kerja/Surat Perjanjian/Purchase Order. 


. Perusahaan mempunyai Laporan Keuangan tahun 2020 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. 


. Perusahaan telah memenuhi perpajakan tahun 2020. 


. Perusahaan: 


- Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan, 
- Tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia dan kredit macet OJK, 
- Tidak dalam masa pengenaan sanksi untuk mengikuti pengadaan di Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, 
- Tidak sedang dihentikan sementara kegiatan usahanya, 
- Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak, dan 
- Tidak terafiliasi kepengurusan perusahaan dengan calon peserta lain yang mengikuti pengadaan ini. 
I. Perusahaan telah terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada aplikasi e-Procurement Bank Indonesia. Bagi yang belum terdaftar sebagai rekanan 
Bank Indonesia, dapat mendaftarkan diri pada aplikasi e-Procurement Bank Indonesia (https://eprocurement.bi.go.id). 
. Pendaftaran calon peserta Tender dilakukan melalui https://eprocurement.bi.go.id dengan batas waktu pendaftaran ditetapkan mulai tanggal 3 Januari s.d 10 Januari 
2022, dengan melengkapi dokumen pendaftaran calon peserta Tender secara upload ke https://eprocurement.bi.go.id yang terdiri dari: 
. Scan asli surat permohonan untuk menjadi Peserta Tender yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili 
perseroan sesuai “Anggaran Dasar Rumah Tangga” (ADRT). 
. Scan asli salah satu atau semua Nomor Ijin Berusaha (NIB) / Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dipersyaratkan pada butir 2.b di atas dan masih 


berlaku. 


. Scan surat keterangan authorized distributor / agen dari merek kursi. 
. Scan sertifikasi mutu produk dan sistem produksi yaitu ISO 9001 (Guality Management System), ISO 14001 (Environmental Management Systems) atau setara 


yang dimiliki produsen kursi. 


. Scan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Purchase Order yang membuktikan dalam 5 (lima) tahun terakhir perusahaan memiliki pengalaman Pengadaan Kursi 


Kerja untuk Kantor/Perkantoran. 


. Scan Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2020 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP). 


. Scan asli bukti penerimaan laporan pajak tahun 2020. 


. Scan asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan sesuai “Anggaran Dasar 
Rumah Tangga” (ADRT) di atas meterai Rp10.000,00, yang menyatakan perseroan dan/atau perorangan yang mewakili bahwa: 
i. Tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan, 
ii. Tidak terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia dan kredit macet OJK, 
iii. Tidak dalam masa pengenaan sanksi untuk mengikuti pengadaan di Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, 
iv. Tidak sedang dihentikan sementara kegiatan usahanya, 
v. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak, dan 
vi. Tidak terafiliasi kepengurusan perusahaan dengan calon peserta lain yang mengikuti pengadaan ini. 
Seluruh pernyataan is/dvi di atas dinyatakan dalam 1 (satu) Surat Pernyataan. 


. Hanya calon peserta yang mendaftar dan telah meng-upload dokumen pendaftaran calon peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan ke dalam aplikasi 
e-Procurement Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang untuk mengikuti Tender selanjutnya. 
5. Pelaksanaan Tender ini tunduk pada ketentuan pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan. 


PANITIA TENDER 


1 0 SENIN, 3 JANUARI 2022 


EKONOMI 


MEDIA 
INDONESI A 


Menkeu Wajibkan 
Penerima PMN 
Membuat KPI 


KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan perusahaan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga yang men- 
dapat penyertaan modal negara (PMN) untuk membuat key 
performance index (KPI). Tujuannya memastikan pengelolaan 
suntikan modal dari negara itu dilakukan dengan akuntabel 
dan transparan. 

“Saya ingin menciptakan sebuah tradisi baru yang lebih trans- 
paran dan lebih akuntabel dengan tata kelola yang baik. Memang 
ini tidak sekadar seremoni, tapi juga merupakan suatu kontrak 
di depan para menteri yang memang akan ikut mengawasi 
akuntabilitas dari penggunaan dana itu, seperti yang disampai- 
kan Bapak Presiden di Istana,” ungkap Menteri Keuangan dalam 
seremoni Pemberian PMN Tahun 2021, akhir pekan lalu. 

KPI khusus PMN tersebut, urainya, meliputi dua hal utama, 
yaitu output dan outcome yang jelas serta memiliki sasaran yang 
benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh semua 
stakeholders, baik itu BUMN/lembaganya maupun yang lebih 
penting lagi jalah masyarakat. Untuk itu, KPI khusus PMN men- 
jadi sangat penting untuk dikawal pemenuhannya. 

Kemenkeu, kata Sri Mulyani, juga meminta agar BUMN/lem- 
baga penerima PMN untuk terus bertransformasi dan membuat 
pembenahan di diri masing-masing setelah menerima PMN 
melalui APBN. 

PMN tersebut diharapkan dapat mendorong kemajuan bisnis 
BUMN yang bersangkutan, mendorong lebih cepat kemajuan 
perekonomian Indonesia, serta pada akhirnya bisa memberi 
manfaat sosial dan ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masya- 
rakat dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, pengungkit bagi 
sektor UMKM, dan manfaat-manfaat lainnya. 

Harapan tersebut, sambung Menkeu, dapat terwujud jika PMN 
yang sudah diberikan tersebut digunakan secara penuh tang- 
gung jawab dan penuh komitmen oleh BUMN/lembaga penerima 
PMN. Alokasi PMN pada APBN 2021 merupakan bentuk komit- 
men pemerintah untuk terus mendukung program pemulihan 
ekonomi nasional sebagai dampak pandemi covid-19 serta tetap 
melanjutkan program pembangunan infrastruktur prioritas un- 
tuk meningkatkan daya saing nasional. 

Hingga Kamis (30/12/2021), BUMN/lembaga penerima PMN 
yang telah menandatangani KPI, yakni PT Bahana Pembinaan 
Usaha Indonesia (persero) dengan PMN Rp20 triliun, PT KAI 
Rp6,9 triliun, PT PLN Rp5 triliun, PT PAL Rp1,28 triliun, Bank 
Tanah Rp1 triliun, PT Pelindo Rp1,2 triliun, dan PT ITDC Rp470 
miliar. (Mir/E-2) 


In Ni ba! MN | 
DOK AGUNG PODOMORO 
UNIVERSITAS DI KAWASAN PROPERTI: (Dari kiri) Marketing 
Director Agung Podomoro Land Agung Wirajaya, Ketua Yayasan 
Pendidikan Gunadarma Alvin Pratama, Sekretaris Yayasan 
Pendidikan Gunadarma Matrissya Hermita, Direktur Utama PT 
Graha Tunas Selaras/Wakil Direktur Utama Agung Podomoro 

Land Noer Indradjaja berbincang di depan maket pembangunan 
Podomoro Golf View terkait dengan rencana pembangunan 
kampus baru Universitas Gunadarma di Kawasan Podomoro Golf 
View di Depok, akhir pekan lalu. 


. GEO DIPA ENERGI 


PENGUMUMAN PELELANGAN 
Nomor : 001.PLL/PST.PBJ-GDE!/I/2022 


INFORMASI UMUM 
No Pekerjaan 


No. RKS 


RKS-109-PST/ 
GDEI/XII/2021 


Lokasi Kerja 
Unit Patuha, 
Kab. Bandung, 
Jawa Barat 


Bidang/Sub Bidang 


Penyedia barang 
Valve, Piping, Fitting, 
aksesoris, Instrument 

Penyedia barang 
Valve, Piping, Fitting, 
aksesoris, Instrument 


1 | Pengadaan Barang Material Long Lead 
Penunjang Hook Up Tie In PTH 07A dan 
PTH 07B Patuha 

2 | Pengadaan Barang Material Long Lead RKS-110-PST/ Unit Dieng, 
Penunjang Hook Up Tie In Sumur SLR 31A | 'GDE/XII/2021 Banjarnegara 
Dieng Jawa Tengah 


PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) 
Hari 1. Senin — Rabu 

Tanggal 1 8-5 Januari 2022 

Metode 1. Email ke procurement@geodipa.co.id 

Waktu 1. 10:00 — 15:00 WIB 


SYARAT PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN RKS 
1. Calon Peserta yang berminat mengikuti Pelelangan ini dapat mengirimkan email ke alamat 
procurement@geodipa.co.id untuk mendapatkan tata cara transfer penggantian dokumen RKS sebesar 


Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). 
2. Mengirimkan scan KTP, surat kuasa bermaterai Rp10.000 dari pimpinan perusahaan (jika diwakilkan) dan 

bukti transfer biaya penggantian dokumen RKS melalui email ke procurement@geodipa.co.id. 
PERSYARATAN CALON PESERTA PENGADAAN 
Persyaratan Calon Peserta Pengadaan selengkapnya dan Draft Dokumen Rencana Kerja dan Syarat — Syarat 
(RKS) dapat dilihat dan diunduh di www.geodipa.co.id bagian Procurement. 
PERTANYAAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT 
Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau mengetahui informasi lebih lanjut dapat berkorespondensi melalui 
email: procurement@geodipa.co.id 

Jakarta, 3 Januari 2022 
Panitia Pengadaan 
PT Geo Dipa Energi (Persero) 


PENGUMUMAN 


Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang- 
undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(sebagaimana diubah dari waktu ke waktu), dengan ini kami, 
Direksi PT Pintu Ilmu, suatu perseroan terbatas yang didirikan 
berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik 
Indonesia dan berdomisili di Kota Palembang (“Perseroan”) 
mengumumkan hasil pengambilalihan seluruh saham yang telah 
disetor dan ditempatkan pada Perseroan yang semula dimiliki 
oleh masing-masing (i) Haji Muhammad Zailani, SP, OG, (ii) Siti 
Fatima Azzahra, (iii) Hajjah Mariatul Fadilah dan (iv) Ali Haidar 
Syaifullah kepada (i) PT Bundamedik Tbk., suatu perseroan 
terbatas publik yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada 
hukum negara Republik Indonesia, berdomisili di Kota Jakarta 
Pusat berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 04, Akta Jual Beli 
Saham No. 05, Akta Jual Beli Saham No. 06 dan Akta Jual Beli 
Saham No. 07, seluruhnya tertanggal 30 Desember 2021 yang 
dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang 
dan (ii) PT Bunda Investama Indonesia, suatu perseroan terbatas 
yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara 
Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Pusat berdasarkan 
Akta Jual Beli Saham No. 08 yang dibuat dihadapan Notaris Alia 
Ghanie, S.H., Notaris di Palembang. 


Palembang, 3 Januari 2022 
Direksi 
PT Pintu Ilmu 


ANTARA/NOVA WAHYUDI 


TARGET PRODUKSI GAS NASIONAL: Pekerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional Sumatra Zona 4 mengecek saluran pipa gas yang menuju Stasiun 
Kompresor Gas X Prabumulih Barat (SKG X PMB) di Prabumulih, Sumatra Selatan, Sabtu (1/1). Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
(SKK Migas) menargetkan produksi gas nasional mencapai 5.492 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). 


Pengusaha batu bara 
dinilai kerap tak 
memenuhi komitmennya 
untuk memasok batu 
bara ke PLTU milik PLN. 
Pasokan ke pembangkit 
PLN pun kerap defisit. 


Insi Nantika JeLita 
insi@mediaindonesia.com 


EMENTERIAN Energi dan 
Sumber Daya Mineral mu- 
lai 1 Januari 2022 melarang 
sementara ekspor batu bara 
hingga 31 Januari 2022. Larangan eks- 
por satu bulan penuh itu untuk men- 
jamin ketersediaan pasokan baru bara 
pembangkit listrik di dalam negeri. 

Kebijakan pelarangan ekspor itu 
ditujukan kepada pemegang izin 
usaha pertambangan (IUP) atau IUPK 
tahap kegiatan operasi produksi, IUPK 
sebagai kelanjutan operasi kontrak/ 
perjanjian, dan PKP2B. 

“Langkah ini dilakukan guna menja- 
min terpenuhinya pasokan batu bara 
untuk pembangkit listrik,” kata Direk- 
tur Jenderal Mineral dan Batu Bara 
Kementerian ESDM Ridwan Jamaludin, 
Sabtu (1/1). 

Ia menjelaskan, pasokan batu bara 
yang berkurang akibat ekspor itu akan 


berdampak kepada lebih dari 10 juta 
pelanggan PT PLN (persero), mulai ma- 
syarakat umum hingga industri. 

Apabila larangan ekspor tidak 
diberlakukan, hal itu bisa menyebab- 
kan pemadaman terhadap 20 PLTU 
batu bara yang memiliki daya 10.850 
megawatt. 

“Ini berpotensi mengganggu ke- 
stabilan perekonomian nasional. Saat 
pasokan batu bara untuk pembangkit 
sudah terpenuhi, akan kembali nor- 
mal, bisa ekspor. Kami akan evaluasi 
setelah 5 Januari 2022,” ujar Ridwan. 

Pemerintah telah beberapa kali 
mengingatkan kepada pengusaha 
penghasil batu bara untuk terus me- 
menuhi komitmennya memasok ke 
PLN. Namun, realisasinya, pasokan 
batu bara setiap bulan ke PLN di ba- 
wah kewajiban persentase penjualan 
batu bara untuk kebutuhan dalam 
negeri (DMO). Alhasil, pasokan ke 
pembangkit PLN kerap defisit. 

Menurut Ridwan, persediaan batu 


bara yang aman di PLTU PLN ialah di 
atas 20 hari operasi. 

Hingga 1 Januari 2022, dari 5,1 juta 
metrik ton penugasan dari pemerin- 
tah, hanya dipenuhi sebesar 35 ribu 
metrik ton atau kurang dari 196. 

“Jumlah ini tidak dapat memenuhi 
kebutuhan tiap PLTU yang ada. Jika 
tidak segera diambil langkah-langkah 
strategis, akan terjadi pemadaman 
yang meluas,” kata Ridwan. 


Keberatan pengusaha 

Di kesempatan terpisah, Ketua 
Umum Asosiasi Pemasok Energi dan 
Batu Bara Indonesia (Aspebindo) 
Anggawira menyatakan keberatan 
pihaknya dengan keputusan Kementri- 
an ESDM tersebut. Pasalnya, kebijakan 
itu akan menghadapkan pengusaha 
pada persoalan kontrak kerja dengan 
mitra usaha yang sudah dibuat. 

“Iya (keberatan). Bisa banyak terjadi 
dispute (perselisihan), utamanya dis- 
pute kontrak,” ujarnya, Sabtu (1/1). 


Ekspor Batu Bara 
Disetop Satu Bulan 


Gayung bersambut, Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin) Indonesia juga 
menyayangkan kebijakan sepihak dan 
dinilai tergesa-gesa tersebut karena 
keputusan tersebut diambil tanpa me- 
libatkan dunia usaha. 

“Pemerintah berupaya memulih- 
kan perekonomian nasional ini tidak 
sendirian, tapi bersama-sama pelaku 
usaha. Ada peran penting pelaku 
usaha dalam memulihkan ekonomi 
nasional di masa pandemi, jadi kami 
sangat berharap, setiap kebijakan 
pemerintah yang berdampak pada 
dunia usaha dan perekonomian na- 
sional seperti larangan ekspor batu 
bara ini harus dibicarakan bersama,” 
kata Ketua Umum Kadin Indonesia 
Arsjad Rasjid. 

Apalagi, sambungnya, saat ini ba- 
nyak negara yang membutuhkan batu 
bara dalam kapasitas besar dan dengan 
harga tinggi untuk menghidupkan 
kembali industrinya yang sempat mati 
suri akibat pandemi. (Try/Ant/E-2) 


Jamkrindo Patok Target 


Penjaminan Kredit Rp246 T 


PT Jamkrindo menargetkan volume 
penjaminan sebesar Rp246 triliun di 
2022 naik 13Y6 dari prognosis 2021 
sebesar Rp218 triliun. 

Direktur Utama PT Jamkrindo 
Putrama Wahju Setyawan menyata- 
kan, untuk mencapai target tersebut, 
beberapa hal dilakukan antara lain 
memperkuat portofolio produk exist- 
ing dan produk baru serta melakukan 
kolaborasi yang berorientasi profit- 
abilitas dengan berbagai pihak. 

“Dalam rangka mengoptimalkan 
kinerja, kami mengedepankan per- 
tumbuhan portfolio penjaminan yang 


berkualitas dengan memanfaatkan 
momentum pemulihan ekonomi na- 
sional. Kami yakin, 2022 akan men- 
jadi tahun yang lebih baik karena 
masyarakat telah berangsur-angsur 
beradaptasi dengan kondisi new nor- 
mal,” ujarnya, kemarin. 

Berbekal pencapaian kinerja positif 
pada 2021, Putrama mengatakan opti- 
mistis kinerja pada 2022 dapat terus 
meningkat, terlebih Jamkrindo telah 
memiliki modal yang sangat cukup 
untuk menjaga akselerasi pengem- 
bangan bisnis tahun depan. 

“Berbagai transformasi telah kami 


lakukan, dari sisi layanan, teknologi, 
pengembangan talenta SDM, opera- 
sional, hingga sebagainya. Transfor- 
masi yang telah dilakukan merupakan 
modal awal untuk menatap 2022 lebih 
optimistis,” katanya. 

Ia menambahkan, pihaknya kini 
mengedepankan inovasi melalui 
pengembangan produk, bisnis, 
dan pengelolaan pemasaran yang 
efektif dengan risiko terukur dan 
prudent. 

Beberapa inisiatif strategis yang 
akan dilakukan perusahaan antara 
lain melakukan pengembangan ino- 


vasi produk baru yang lebih selektif 
dan sesuai dengan kebutuhan pasar 
serta membangun model bisnis baru 
untuk peningkatan pangsa pasar. 

PT Jamkrindo merupakan per- 
usahaan penjamin kredit terbesar di 
Indonesia. Pada penjaminan program, 
PT Jamkrindo memiliki produk penja- 
minan kredit usaha rakyat (KUR) dan 
penjaminan kredit modal kerja (KMK) 
dalam rangka program pemulihan 
ekonomi nasional (PEN). 

Untuk penjaminan nonprogram, 
produk penjaminannya ialah pen- 
jaminan kredit umum, penjaminan 
kredit mikro, penjaminan kredit 
konstruksi dan pengadaan barang/ 
jasa, penjaminan distribusi barang. 
Kemudian, surety bond, customs bond, 
penjaminan supply chain financing 
(invoice financing), dan penjaminan 
kredit lainnya. (Ant/E-2) 


Kisruh Akses Jalan dan Dampaknya ke Perekonomian 


PERSETERUAN antara PT Antang Gu- 
nung Meratus (AGM) dan PT Tapin Coal 
Terminal (TCT) yang berujung pada pe- 
nutupan lahan dan akses jalur hauling 
underpass Tatakan Km 101 Kabupaten 
Tapin menarik untuk diikuti. 

Apalagi, kisruh itu berujung pada 
terhentinya pasokan batu bara dari 
tambang Antang bagi pembangkit lis- 
trik milik PLN ataupun swasta. 

Penutupan aksesjalan itu juga telah 
menyebabkan ribuan sopir hauling 
dan pekerja tongkang kehilangan 
penghasilan selama sebulan lebih. 

Perjanjian yang sudah dijalankan ke- 
dua perusahaan sejak 2011 itu tiba-tiba 
terhenti setelah PT TCT menutup jalur 
hauling di underpass Km 101 Tapin 
dan melaporkan adanya tindak pidana 
penyerobotan tanah oleh AGM. Akibat 
laporan itu, Polda Kalsel melakukan 
police line terhadap objek hukum itu. 

Sebenarnya siapakah dua pihak 
yang sedang berseteru itu. 


PT AGM diketahui merupakan pe- 
megang kontrak Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batu 
Bara (PKP2B). Sebagian batu bara AGM 
dijual ke dalam negeri untuk memasok 
PLTU milik PLN, perusahaan semen di 
berbagai daerah, dan sejumlah indus- 
tri strategis. Tahun ini dari kewajiban 
domestic market obligation (DMO) sebe- 
sar 25yo dari produksi, realisasi AGM 
mencapai 39Y4. 

Berdasarkan data emiten di Bursa 
Efek Indonesia (BEI), saham AGM dimi- 
liki PT Baramulti Suksessarana Tbk. 
Emiten ini menguasai 99Yo kepemili- 
kan AGM. Mayoritas saham BSSR dimi- 
liki PT Wahana Sentosa Cemerlang, 
Tata Power, GS Energy Corporation, 
dan publik. 

Adapun TCT berdasarkan informasi 
pada laman resmi Minerba One Data 
Indonesia (MODI), saham TCT dikuasai 
sejumlah korporasi dan individu, yaitu 
PT Goku Resources dan Kalta Capital. 


PT Kalta Capital dimiliki sejumlah 
pihak, di antaranya Yanuar Samron, 
Chandy Kusuma, Markus Antonius Wi- 
bisino, dan PT Mulia Sejahtera Permai. 
Perusahaan terakhir terafiliasi dengan 
PT Goku dan Kalta. 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman 
menyatakan kebijakan Polda Kalsel 
melakukan penyitaan dan police line 
menjadikan gerak ekonomi masya- 
rakat lokal terhenti. Pengangguran 
di Tapin melonjak dan kepastian 
investasi menjadi hilang. Ribuan ke- 
luarga kehilangan pendapatan dan 
banyak pengusaha kecil terancam 
tutup usahanya. 

Dirinya pun bersama asosiasi 
hauling dan asosiasi tongkang telah 
mendaftarkan gugatan praperadilan di 
Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk 
menganulir langkah penutupan akses 
jalan itu. Tujuannya jelas, untuk me- 
mulihkan kembali kegiatan ekonomi 
masyarakat tanpa mengganggu proses 


hukum yang sedang berjalan. 

“Ini adalah perjuangan rakyat un- 
tuk mendukung pemulihan ekonomi 
seperti dikampanyekan Presiden,” 
tegasnya. 

Namun, ada dimensi lain yang perlu 
diperhatikan, terlebih di tengah per- 
masalahan seretnya pasokan batu bara 
ke pembangkit listrik. 

Pengamat energi Universitas Gadjah 
Mada (UGM) Fahmy Radhi mengata- 
kan terganggunya aktivitas objek vital 
nasional (obvitnas) berdampak buruk 
terhadap perekonomian nasional. 

Hambatan distribusi batu bara 
seperti yang terjadi pada AGM akan 
berdampak terhadap kelancaran 
operasional PLTU, yakni akan berpe- 
ngaruh terhadap ketahanan energi 
nasional. 

“Pemerintah harus turun tangan 
jika ada hambatan pada obvitnas se- 
perti tambang batu bara,” tandasnya, 
beberapa waktu lalu. (E-1) 


MEDIA 
INDONESIA 


BURSA & KEUANGAN 


BNI Terus Mendorong 
Sindikasi Kredit 


BERTUMBUHNYA perekonomian mendorong 
perusahaan atau korporasi banyak merea- 
lisasikan proyek-proyek besar pada akhir 
tahun ini. Hal itu pun menjadi peluang untuk 
perbankan meningkatkan pembiayaan, 
khususnya secara sindikasi. 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
(BNI) terus mendorong pembiayaan sin- 
dikasi di tengah pandemi covid-19 seiring 
dengan kecukupan modal, likuiditas, dan 
besarnya potensi pembiayaan korporasi 
berkualitas tinggi. 

Corporate Secretary BNI Mucharom me- 
nyampaikan pertumbuhan ekonomi Indo- 
nesia yang diproyeksikan pada kisaran 3,796 
hingga 4,5” akan menjadi modal optimisme 
pemulihan perekonomian nasional dan 
ekspektasi pelaku ekonomi pada 2022. 

“Kami cukup yakin dengan bekal ka- 
pasitas dan kecakapan perseroan dalam 
menciptakan peluang-peluang baru kerja 
sama kredit sindikasi ke depan. Hal inisejalan 
dengan strategi bisnis kami yang fokus pada 
penyaluran kredit debitur korporasi top 
tier. Proyek hijau atau green loan juga terus 
menunjukkan kebutuhan pembiayaan ticket 
size besar sekaligus berkualitas sehingga 
menjadi motor pendorong kinerja kredit 
sindikasi BNI,” jelas Mucharom dalam 


keterangan tertulisnya. 

Hingga kuartal III 2021, pembiayaan sin- 
dikasi BNI masih berjalan sesuai dengan 
pipeline. BNI telah menyelesaikan beberapa 
kesepakatan sindikasi strategis, termasuk 
pembiayaan proyek Tol Cijago (Tol Cinere- 
Jagorawi). 

Sejauh ini, BNI telah melakukan closing 
sejumlah new deals sekitar ekuivalen 
Rp57 triliun dengan porsi BNI sendiri 
mencapai Rp20 triliun atau sekitar 3596. 
Adapun pemberian kredit didominasi oleh 
sektor konstruksi sebesar 38,596, sektor 
perindustrian 22,196, sektor listrik gas, 
dan air 15,896, serta sektor pengangkutan, 
pergudangan, dan komunikasi 13,256. 

Tahun depan, BNI berharap pertumbuhan 
kredit akan sejalan dengan target di industri 
perbankan. Mucharom menambahkan bahwa 
penyaluran kredit sindikasi perseroan tak 
sebatas pembiayaan. BNI kerap menjadi lead 
arranger sehingga mendorong percetakan 
fee based income (FBI) yang signifikan yang 
mana hingga kuartal IV 2021 diperkirakan 
akan tercapai 11296 dari target. 

BNI juga proaktif melanjutkannya dengan 
kerjasamatambahan, seperti cash management 
dan pembiayaan konsumer dengan mitra 
debitur kredit sindikasi. (RO/E-1) 


PI CIMB NIAGA 


SENIN, 3 JANUARI 2022 1 1 


DOK CIMB NIAGA 


PAPARAN KINERJA: Presiden Direktur CIMB Niaga Finance Ristiawan Suherman (tengah) memberikan pemaparan disaksikan jajaran 
direksi CIMB Niaga Finance di sela-sela acara media gathering dan paparan kinerja perusahaan serta memperkenalkan model bisnis era baru 
di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat, (31/12/2021). Seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi pada 2021 yang didukung 
berbagai program stimulus dari pemerintah, CIMB Niaga Finance dapat memanfaatkan peluang untuk terus tumbuh baik. CIMB Niaga Finance 
berhasil meningkatkan aset perusahaan menjadi Rp4,5 triliun pada periode yang berakhir pada 30 November 2021 atau naik sebesar 1994 jika 
dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 sebesar Rp3,8 triliun. 


Perlu Dukungan agar Tumbuh Lebih Cepat 


LPS sudah menurunkan 
tingkat bunga penjaminan 
(TBP) hingga mencapai 
level terendah sepanjang 
sejarah. 


M ILHam RAMADHAN 
ilham@mediandonesia.com 


ETUA Dewan Komisioner Lem- 

baga Penjamin Simpanan (LPS) 

Purbaya Yudhi Sadewa menilai 

perekonomian nasional saat ini 
yang mulai pulih dari dampak pandemi 
covid-19 masih memerlukan dorongan agar 
dapat tumbuh lebih cepat lagi. 


“Langkahnya antara lain dengan menjaga 
suku bunga penjaminan LPS di level yang 
tetap memberikan ruang terhadap suku 
bunga simpanan untuk berada di level yang 
rendah sehingga suku bunga pinjaman 
dapat melanjutkan tren penurunan yang 
sedang terjadi saat ini. Tentu saja hal itu 
dilakukan dengan tetap memperhatikan per- 
kembangan stabilitas sistem keuangan dan 
likuiditas perbankan,” ujar Purbaya dalam 
keterangan di Jakarta, Sabtu (1/1). 

Pada masa pandemi, LPS sudah menu- 
runkan tingkat bunga penjaminan (TBP) 
hingga mencapai level terendah sepanjang 
sejarah. 

Penurunan TBP diharapkan dapat mem- 
bantu bank menurunkan biaya dana yang 
kemudian turut mendorong penurunan 
suku bunga kredit. 


“Suku bunga kredit untuk konsumsi su- 
dah turun ke angka 10,6Yo, untuk modal 
kerja sekitar 8,85”, dan untuk investasi 
ke level 8,50. Menurut pemantauan kami, 
grafiknya turun terus dari bulan ke bulan,” 
kata Purbaya. 

Hal itu juga selaras dengan kebijakan Bank 
Sentral dengan koordinasi kuat seluruh 
anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan 
(KSSK) menciptakan kondisi finansial saat 
yang dapat menunjang pertumbuhan eko- 
nomi. 

“Ini akan terus kami pertahankan sehingga 
tren penurunan bunga masih bisa berlang- 
sung. Kuncinya adalah supply uang yang ada 
di sistem keuangan cukup,” ujar Purbaya. 

Dalam mendukung pemulihan ekonomi 
nasional, LPS juga memperpanjang masa 
relaksasi denda keterlambatan pembayaran 


premi penjaminan kepada bank peserta pen- 
jaminan LPS hingga 2022. Kebijakan tersebut 
dilakukan guna memberi kesempatan bank 
untuk dapat mengelola likuiditasnya secara 
optimal. 

Selain itu, pada 2021, LPS telah melakukan 
beberapa terobosan, yaitu pengembangan 
sistem single customer view (SCV) yang akan 
mempercepat pembayaran klaim penja- 
minan serta pengembangan integrated core 
system (ICS) yang akan mengoptimalkan 
digitalisasi proses kerja di LPS. 


Realisasi KUR 

Dalam kesempatan terpisah, pemerintah 
memprediksi realisasi penyaluran kredit 
usaha rakyat (KUR) akan mencapai 99,946 
dari target salur sebesar Rp285 triliun. Itu 
dilandasi dari realisasi hingga 27 Desem- 


ber 2021 yang tercatat mencapai Rp278,71 
triliun atau 97,79Yo dari target salur. 

“Berdasarkan estimasi, diperkirakan rea- 
liasinya 99,9”o sampai akhir tahun. Pertum- 
buhan KUR ini mencapai lebih dari 4096,” 
ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi 
Makro dan Keuangan Kementerian Koor- 
dinator Bidang Perekonomian Iskandar 
Simorangkir saat berdiskusi dengan awak 
media, pekan lalu. 

Dia menambahkan penyaluran KUR terse- 
but diterima 7,35 juta debitur pelaku usaha 
mikro dan kecil (UMK). Sementara itu, bila 
dihitung sejak program tersebut bergulir 
pada Agustus 2015, total outstanding penya- 
luran kredit telah mencapai Rp373,35 triliun 
kepada 32,07 debitur dengan tingkat kredit 
bermasalah (nonperforming loan/NPL) di 
angka 0,98Y9. (Ant/E-1) 


YEN 2022 


3D ANIMATION PROGRAM 


e Basic 3D Animation 
ISSI 1 Januari 2022 


« Creative 3D Animation 
ISS 18 Januari 2022 


INVESTASI : 


UMUM | 


Dr 300k | »r1 500k 


Ima PER TOPIC Mma ALL TOPICS 


BLIC 
INING 


MAHASISWA 
DR 150k 


Ima PER TOPIC 


ACADEMY 


MEDIA GROUP 
A Part of @MIDI Chou 


FASILITATOR: 


RONI APRIANTO 


Supervisor of Motion Graphic Artist 
Metro TV 


| 1»r 250k 


Mm ALL TOPICS 


BRAND COMMUNICATION STRATEGY 
IN SOCIAL MEDIA | (X3 13 Januari 2022 


INVESTASI : 


UMUM 
IDR 300k 


Mm ONE TOPIC 


MAHASISWA 
DR 100k 


Mu ONE TOPIC 


FASILITATOR: 


HILDA RACHMAWATI, M.M. 


Certified Trainer BNSP 


HOW TO BE A GOOD WRITER 
& REPORTER | IXS 20 Januari 2022 


INVESTASI : 


FASILITATOR: 


DESI FITRIANI 


Executive Producer Metro TV 
& Reporter at Large, Certified Trainer BNSP 


UMUM 
IDR 300k 


Mim ONE TOPIC 


MAHASISWA 
DR 100k 


Mim ONE TOPIC 


CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT | Ig 25 Januari 2022 


INVESTASI : 


FASILITATOR: 


HENNY PUSPITASARI, IAPR 


Head of PR & Partnership Media Academy 


UMUM 
IDR 300k 


Ima ONE TOPIC 


MAHASISWA 
DR 100k 


Mim ONE TOPIC 


More Info & Scan OR for Registration 


X, (62-21) 583 00 77 ext. 28007 


(9 0815 3463 2315 
@media acadenmyid 


- 


MEDIA 
MEDIA GROUP METR Prv INDONESIA 
NETWORK 


SCAN ME 


# medcom.id 


Memberi Arti 


— (Jobemesu 2022 


IMPROVE YOUR 
COMMUNICATION 


TECHNIOUE 
XS 2 Februari 2022 


INVESTASI : 


UMUM MAHASISWA 


DR 100k 


Mm ONE TOPIC 


IDR 300k 


Ima ONE TOPIC 


FASILITATOR: 


WAHYU WIWOHO 


News Anchor Metro TV 


m Inonaja 2022 


IDENTITY 
XS 2 Maret 2022 


INVESTASI : 


UMUM 


IDR 300k 


Im ONE TOPIC 


VISUAL CREATIVE DESIGN 
FOR CORPORATE 


MAHASISWA 
DR 100k 


Mma ONE TOPIC 


FASILITATOR: 


DANNIE FAIZAL 


Head of Graphic & Development 
Media Group Network 


CARA MUDAH 
MEMULAI BISNIS 
X3 8 Februari 2022 


INVESTASI : 


UMUM MAHASISWA 


DR 100k 


Mim. ONE TOPIC 


IDR 300k 


IM ONE TOPIC 


FASILITATOR: 


ANDREAS M ZAY 


Ketua Bidang Usaha Puskopkar DKI Jakarta, 
Ketua Koperasi Karyawan Media Group, 
Sales Support Manager Media Indonesia 


FASILITATOR: 


DJAYENG SAPUTRO 


Coordinator Video Editor Metro TV 


INVESTASI : 


UMUM 


AUDIO COPYWRITING 


TECHNIOUE 
ISS 10 Februari 2022 


INVESTASI : 


UMUM MAHASISWA 


IDR 100k 


Mm ONE TOPIC 


IDR 300k 


Mma ONE TOPIC 


FASILITATOR: 


HILDA RACHMAWATI, M.M 


Certified Trainer BNSP 


Im PER TOPIC 


VIDEO EDITING PROGRAM 
» Basic Video Editing 
XS 8 Maret 2022 


. Creative Video Editing 
IX 15 Maret 2022 


IDR 250k | ir 450k 


Mm AL ToPICS 


MAHASISWA 
pR100k | or 250k 


Ima PER TOPIC Mim ALL TOPICS 


ISSI 10 Maret 2022 


INVESTASI : 


UMUM 


COPYWRITING, 
ART OF ADVERTISING 


WRITING 
ISS 15 Februari 2022 


INVESTASI : 


UMUM MAHASISWA 


IDR 100k 


Mi ONE TOPIC 


IDR 300k 


Mma ONE TOPIC 


FASILITATOR: 


DANNIE FAIZAL 


Head of Graphic & Development 
Media Group Network 


IDR 300k 


Ima ONE TOPIC 


STRATEGI KREATIF 
MENJALANKAN BISNIS 


FASILITATOR: 


ANDREAS M ZAY 


Ketua Bidang Usaha Puskopkar DKI Jakarta, 


MAHASISWA 
DR 100k 


Mim ONE TOPIC 


Ketua Koperasi Karyawan Media Group, 
Sales Support Manager Media Indonesia 


BOOST YOUR 


ISSI 17 Maret 2022 


INVESTASI : 


UMUM 


IDR 300k 


Mma ONE TOPIC 


BROADCAST 
WRITING TECHNIOUE 
ISS 17 Februari 2022 


INVESTASI : 


UMUM MAHASISWA 


IDR 100k 


Mim ONE TOPIC 


IDR 300k 


Mma ONE TOPIC 


FASILITATOR: 


KABUL INDRAWAN 


Head of Story Building & Research Center 
Media Group Network 


BROADCAST VOICE 


MAHASISWA 
IDR 100k 


Mim ONE TOPIC 


FASILITATOR: 


ROBERT PARUS 


Executive Producer Metro TV 


TECHNIOUE 
ISSI 22 Maret 2022 


INVESTASI : 


UMUM 


IDR 300k 


Mtma ONE TOPIC 


CREATIVE NEGOTIATION 


MAHASISWA 
IDR 100k 


Mm ONE TOPIC 


FASILITATOR: 


RIZMAN FEBRIAN 


General Manager PT. Surya Persindo 


Lampuna Post Akgustom 1D.M GmTi #/ MASNA BN, Gsumoid #MGRADIO AE, 


1 2 SENIN, 3 JANUARI 2022 


SOSIALISASI S.I.A.P ORIS 
DI PASAR TRADISIONAL: 
Petugas Bank Indonesia 
mempraktikkan cara 
pembayaran secara nontunai 
seusai ploting implementasi 
Sehat Inovatif Aman Pakai 
(S.I.A.P) OR code Indonesian 
standard (ORIS) di Pasar 
Lebaksiu, Kabupaten Tegal, 
Jawa Tengah, pekan lalu. 
Peluncuran ORIS di empat 
pasar tradisional oleh Bank 
Indonesia dan Pemerintah 
Kabupaten Tegal menjadi 
salah satu implementasi 

Visi Sistem Pembayaran 
Indonesia (SPI) 2025 yang 
bertujuan mendorong 
percepatan digitalisasi 
pembayaran pada pusat- 
pusat perekonomian, 
khususnya pasar tradisional 
dan mempercepat inklusi 
keuangan serta 


memajukan UKM. | 


EKONOMI DIGITAL 


-. 
Fi 
“ah. 


ANTARA/OKY LUKMANSYAH 


Pemerintah Terus 
Perkuat Ekosistem 


Pada 2022, Kemenkominfo berkomitmen 
mengembangkan ekosistem ekonomi digital secara 
optimal dengan berbagai target baru. 


IHra FirDausya 
ihfa@mediaindonesia.com 


EMERINTAH melakukan berba- 

gai upaya mendukung berkem- 

bangnya sektor ekonomi digital 

Indonesia. Hal itu didasarkan 
pada kebutuhan pemulihan ekonomi 
pascapandemi serta potensi sektor 
ekonomi digital sebagai main economic 
driver bagi Indonesia. 

Pada 2022 ini Kementerian Komu- 
nikasi dan Informatika (Kemenkominfo), 
misalnya, berkomitmen untuk terus 
mengembangkan sektor ekonomi digital 
Indonesia dengan berbagai target baru. 

Pertama, Kemenkominfo menargetkan 
100 ribu peserta dapat mengikuti ber- 


bagai program pengembangan startup 
seperti Sekolah Beta, Gerakan Nasional 
1.000 Startup Digital, Startup Studio ID, 
Hub.ID, dan IGDX. 

Selanjutnya, sebanyak 100 ribu peserta 
ditargetkan dapat terfasilitasi dalam ber- 
bagai program digitalisasi usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM), terutama 
pada level active selling yakni level lan- 
jutan setelah digital onboarding. 

Juru Bicara Menteri Kominfo Dedy 
Permadi memaparkan beberapa tan- 
tangan dalam optimalisasi ekonomi 
digital pada 2022. Antara lain, jumlah 
sumber daya manusia (SDM) di bidang 
digital yang belum memadai, pembu- 
kaan akses pasar pendanaan yang ma- 
sih terbatas, serta banyaknya UMKM 


yang belum memiliki akses keuangan 
dan perbankan. 

“Selain itu, infrastruktur logistik yang 
belum optimal serta budaya dan etika 
berbelanja daring yang belum teredukasi 
maksimal. Itujadi perhatian kami dalam 
mengembangkan ekosistem ekonomi 
digital secara optimal pada 2022,” ujar 
Dedy dalam siaran resmi akhir pekan 
lalu. 

Sebelumnya, Menkominfo Johnny G 
Plate menyampaikan arahan Presiden 
Joko Widodo bahwa pembangunan 
infrastruktur harus bisa digunakan 
dan dimanfaatkan secara optimal oleh 
masyarakat. 

“Istilah beliau hilirisasi. Dalam rangka 
hilirisasi ini maka ada banyak yang harus 
kita lakukan, termasuk mempersiapkan 
tersedianya sumber daya manusia atau 
talenta digital yang memadai,” ujarnya 
dalam acara Forum Pemimpin Redaksi 
di Jakarta, Selasa (28/12/2021). 


Di sisi lain, kata Johnny, pengem- 
bangan kapasitas SDM digital bukan ha- 
nya tugas Kemenkominfo. Menurutnya, 
ada peran kementerian dan lembaga 
serta ekosistem lainnya di Indonesia. 
“Namun, sejalan dengan pembangunan 
infrastruktur digital yang berlangsung, 
Kemenkominfo juga meningkatkan 
kapasitas talenta digital agar bisa me- 
manfaatkan infrastruktur yang ada,” 
pungkas Johnny. 


Pendanaan startup 

Sementara itu, Menteri Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) Erick Thohir me- 
ngatakan pada 2022 ini akan dilaksana- 
kan hilirisasi ekonomi digital. Hilirisasi 
dimaksudkan agar produk yang dihasil- 
kan bisa dimanfaatkan oleh bangsa sen- 
diri sehingga dapat menyetop impor. 

“Produk lokal yang dibuat masyarakat 
di Indonesia kualitasnya tidaklah kalah 
jauh dengan produk asing yang masuk 
Indonesia,” ujar Menteri Erick saat me- 
ngunjungi Balai Banjar Taman Kelod di 
Ubud, Bali, Selasa (28/12/2021). 

Menteri BUMN juga mengambil lang- 
kah strategis untuk mendongkrak eko- 
sistem ekonomi digital di Indonesia. 
Salah satunya ialah meluncurkan Merah 
Putih Fund yang disiapkan sebagai lem- 
baga pendanaan untuk mendukung pem- 
biayaan bagi startup di Indonesia. (S-3) 


MEDIA 
INDONESIA 


SEKILAS 


Digitalisasi Bikin Usaha 
makin Kreatif 


DIGITALISASI membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) lebih kreatif di tahun kedua pandemi 
covid-19. Ramona Marisi, pemilik usaha please.inc, misal- 
nya, mengatakan digitalisasi, kreativitas dalam mengolah 
produk, hingga kejelian memanfaatkan momen tertentu 
seperti perayaan Natal dan Tahun Baru jadi pendorong 
mereka bangkit dari kesulitan ekonomi. 

“Banyak masyarakat rindu mengirimkan hampers ke- 
pada kerabat saat Natal dan Tahun Baru karena tidak 
dapat bertemu akibat pandemi, tapi juga terbentur 
dana. Saya terpikir untuk menawarkan hampers yang 
terjangkau dengan kemasan terlihat apik bahkan ramah 
lingkungan," tutur Ramona, yang dulu bekerja di bidang 
advertising. 

Di tengah meningkatnya penjualan, Ramona tidak 
khawatir keluarganya akan berisiko terpapar covid-19. 
“Transaksi mudah dan aman secara prokes karena sudah 
digitalisasi. Para pelanggan tinggal scan @RIS yang saya 
kirim melalui ponsel. Pesan jasa ojol untuk pengiriman 
pun saya bayar dengan uang elektronik seperti OVO," 
tutur dia, kemarin. 

Kreativitas pelaku UMKM seperti Ramona ini membuah- 
kan hasil bagi usaha mereka. Asosiasi Pengusaha Ritel 
Indonesia (Aprindo) mencatat pada penghujung tahun ini, 
industri ritel diprediksi tumbuh sekitar 396-3,596 secara ta- 
hunan (yoy) pada periode Oktober hingga Desember 2021, 
atau meningkat positif ketimbang tahun lalu. (Gan/S-3) 


IKM Perlu Beradaptasi 
dengan Teknologi Digital 


MEMASUKI 2022, beragam tantangan masih harus diha- 
dapi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Tanah 
Air. Hingga kini, pelaku IKM masih menghadapi kesulitan 
bermitra dengan industri besar atau masuk rantai pasok 
global. 

“IKM perlu terus beradaptasi, bertransformasi dengan 
digital technology, berinovasi dengan sentuhan kearifan 
lokal, dan menjaga mutu produk agar masuk jejaring 
industri besar,” kata Menteri Perindustrian Agus Gu- 
miwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Jumat 
(31/12/2021). 

Karena itu, Kementerian Perindustrian melalui Ditjen 
Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) terus mengu- 
payakan beragam kemitraan sektor IKM dengan industri 
besar dan sektor ekonomi lainnya. Sepanjang 2021, Ditjen 
IKMA Kemenperin memfasilitasi 96 pelaku IKM melalui ke- 
giatan temu bisnis, dengan jumlah yang berhasil bermitra 
mencapai 18 IKM. 

Dirjen IKMA Reni Yanita menyebut pihaknya secara kon- 
sisten menumbuhkan dan mengembangkan IKM startup 
berbasis teknologi agar bisa menyediakan solusi bagi in- 
dustri kecil yang kesulitan dalam adaptasi teknologi 4.0. 

“Kami juga punya program restrukturisasi mesin dan 
peralatan IKM, pendampingan dan fasilitasi sertifikasi 
produk, penguatan mesin peralatan, serta program 
e-Smart IKM yang terus dilanjutkan pada 2022 agar IKM da- 
pat lebih berdaya saing di pasar luas," jelasnya. (Ifa/S-3) 


MEDIA 


INDONESIA 


c ka vipJa ledonesaa 


KAMI 


LEBIH DARI SEKADAR 
SURAT KABAR 


#MediaReferensiBangsa 


an 


HARIAN UMUM 0 


MEDIA 
DORESIA EN muwimodiangonesia.com 


CETAK, E-PAPER, & ONLINE 


( Penerbitan Informasi Nasional | 


NDONESIA 2 


BICARA & 


Diskusi Kebijakan Kepentingan Publik 


dengan Narasumber Tepercaya 


o 
parent 


Pengetahuan Tentang 
Menjadi Orangtua 


| 


PUBLISHING 
Produksi Buku Cetak & Digital 


SE An 


TENA 
INDORESIA 


Jurnalisme Cilik 


Kunjungi: 


MEDIA 
INDONESIA 


Nan aa INDONESIA FOTO 


9 Mediaindonesia 


mediaindonesia.com 


Koran Digital Nasional 


Portal Web Berita dan Artikel 


PROGRAM MEDIA SOSIAL 


ID 


Interaksi mengenai Fakta 
Akurat secara Real Time 


Y 


F ks diskusi & refleksi | i»j 


Diskusi dan Refleksi 
Sosok Inspiratif 


fod 


seditors s 


Pengkajian dari Sudut 
Pandang Berbeda 


Focus Group dalam 
Format Virtual 


- TON | 


Interaksi Ringan di Waktu Senja 
secara Real Time 


D i ALEKTIKA 9 


Diskusi Dampak Kebijakan Publik 
dari Berbagai Perspektif 5 


PENGEMBANGAN BISNIS 


SEKOLAH JURNALISME 
MEDIA INDONESIA 


Training & Event Komunitas 


MUDA" 


Jurnalisme Muda 


Foto Jurnalisme 
Media Indonesia 


&9 www.mediaindonesia.com 


Mediaindonesia 


Pe 


DARI BALIK 


PRMEDIA 


Media Monitoring 
& Handling 


Management 
Competition 


| MID 
INFOGRAFIS & KARIKATUR 
MEDIA INDONESIA -. 


Web Development & 
Content Management 


Penyajian Data & Informasi 
dalam Bentuk Infografis 


| Media Indonesia 


(DB Media Indonesia 


MEDIA 
INDONESIA 
SEKILAS 


BRIN Tawarkan Lima Opsi 


Eks Peneliti Eijkman 

KEPALA BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan pihaknya mem- 
berikan lima opsi bagi pegawai seputar integrasi Lembaga Biologi 
Molekuler Eijkman (LBME) ke BRIN. “LBME selama ini bukan 
lembaga resmi pemerintah dan berstatus unit proyek di Kemen- 
ristek. Hal ini menyebabkan para PNS periset di LBME tidak dapat 
diangkat sebagai peneliti penuh dan berstatus seperti tenaga 
administrasi,” ujarnya kepada Media Indonesia, kemarin. 

LBME juga merekrut tenaga honorer tidak sesuai ketentuan. 
Karena itu, BRIN memberikan opsi sesuai status kepegawaian 
masing-masing. 

Pertama, PNS periset yang akan dilanjutkan menjadi PNS 
BRIN sekaligus diangkat sebagai peneliti. Kedua, honorer periset 
usia di atas 40 tahun dan S-3 dapat mengikuti penerimaan ASN 
jalur PPPK 2021. 

Ketiga, honorer periset usia di bawah 40 tahun dan S-3 meng- 
ikuti penerimaan ASN jalur PNS 2021. Keempat honorer periset 
non-S-3 melanjutkan studi dengan skema by research dan RA 
(research assistantship). “Kelima, honorer nonperiset yang diam- 
bil alih RSCM sekaligus mengikuti rencana pengalihan Gedung 
LBME ke RSCM sesuai permintaan Kemenkes yang memang 
memiliki aset tersebut sejak awal,” pungkasnya. (Far/H-3) 


Penegakan Hukum LHK Diarahkan 
Memberi Keadilan Restoratif 


DIRJEN Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani menyatakan seiring per- 
kembangan proses penegakan hukum di Indonesia, penegakan 
hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) juga diarahkan 
untuk memberikan keadilan restoratif sehingga dapat memu- 
lihkan atau mengembalikan kerugian terhadap lingkungan/ 
ekosistem, masyarakat, dan negara. 

“Karena kejahatan lingkungan itu memberikan dampak ter- 
hadap lingkungan atau ekosistem itu sendiri, masyarakat, dan 
negara yang dirugikan,” kata Rasio Ridho dalam keterangan 
resmi, kemarin. 

Selama 2015-2021, Ditjen Gakkum KLHK telah menangani 
6.143 pengaduan terkait aksi kejahatan lingkungan. KLHK telah 
memberikan 2.185 sanksi administratif dan penyelesaian seng- 
keta di luar pengadilan sebanyak 214 kasus. Gugatan perdata 
yang dilayangkan Ditjen Gakkum 31 gugatan, 14 di antaranya 
inkrah dengan ganti rugi pemulihan LHK Rp20,7 triliun. Gugatan 
kasus pidana LHK yang sudah P.21 ada 1.156. Ditjen Gakkum 
LHK juga melakukan 417 operasi TSL, 671 operasi pembalakan 
liar, dan 653 operasi perambahan. 

“Refleksi ini bagaimana kita melihat perjalanan yang telah 
kita lakukan dan langkah yang harus kita lakukan berdasarkan 
pembelajaran-pembelajaran selama ini,” ujarnya. (Ata/H-3) 


Pemerintah Diminta tidak Langsung 
Buka Sekolah secara Penuh 


PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) meminta agar pe- 
merintah tetap mengutamakan kesehatan dan tidak terburu- 
buru membuka sekolah secara penuh sehingga harus berda- 
sarkan rekomendasi dari ahli kesehatan meksipun vaksinasi 
anak usia 6-11 tahun telah dilaksanakan. 

“Sebagai pendidik, kita mengikuti nasehat kesehatan. Kalau 
memang sudah sesuai kaidah kesehatan dan aman bagi anak 
kategori usia tersebut, maka vaksinasi anak 6-11 tahun segera 
dituntaskan,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman 
Zanatul Haeri kepada Media Indonesia, kemarin. 

“Jika belum tuntas, jangan dulu terburu-buru membuka seko- 
lah. Tuntaskan saja dulu vaksinasi tersebut. Betul, frekuensi 
vaksinasi harusnya dinaikkan,” sambungnya. 

Rekomendasi kesehatan saat ini sangat penting karena pandemi 
covid-19 yang belum berakhir, jumlah anak yang belum divaksin 
masih belum mencapai herd imunnity, dan varian baru omikron 
yang bisa menularkan ke orang meski sudah vaksin dua dosis. 

“Kembali pada ketaatan prokes, vaksin bukan satu-satunya 
jalan. Menjalankan prokes, termasuk memakai masker, adalah 
salah satu cara yang bisa kita lakukan tanpa berpangku tangan 
pada keampuhan vaksin dan varian virus yang terus berkem- 
bang," ujarnya. (Ilam/H-3) 


HUMANIORA 


SENIN, 3 JANUARI 2022 1 3 


ANTARA/FIKRI YUSUF 


TRADISI PERANG AIR DI BALI: Warga saling menyiramkan air saat Tradisi Perang Air dalam rangkaian Festival Air Suwat di Desa Suwat, Gianyar, Bali, Sabtu (1/1). Tradisi 
tersebut dilakukan warga setempat untuk membersihkan diri secara lahir dan batin serta memperkuat rasa persaudaraan sekaligus menjadi atraksi wisata bagi wisatawan. 


Pemberlakuan 
standar kelas rawat 
inap bertujuan 
menerapkan 
kembali prinsip 
ekuitas sesuai 
dengan amanah UU. 


Feroian Ananoa MajNi 
ferdian@mediaindonesia.com 


ELAYANAN kelas ra- 

wat inap (KRI) BPJS 

Kesehatan akan 

segera dijadikan kelas 
standar sehingga peserta BPJS 
Kesehatan hanya akan mene- 
rima fasilitas kelas standar 
yang ditetapkan pemerintah. 
“Penerapan kelas standar ini 
sedang dibahas Dewan Jamin- 
an Sosial Nasional (DJSN) dan 
belum merupakan kebijakan 
yang selesai diimplementa- 
sikan,” kata Direktur Utama 
BPJS Kesehatan, Ali Ghufron 
Mukti, kepada Media Indone- 
sia, kemarin. 

Saat ini, pelayanan bagi 
peserta BPJS Kesehatan masih 
sesuai dengan hak kelas pera- 
watan masing-masing. Iuran, 
manfaat, dan kelas rawat inap 


masih mengacu pada Perpres 
Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Kesehatan. 
“Memang ada yang mena- 
nyakan kelas standar ini apa 
harus 1 kelas, atau 2 kelas, atau 
seperti sekarang 3 kelas, yaitu 
kelas III, kelas II, dan Kelas I. 
Sekarang dimungkinkan yang 
tidak puas di kelas I boleh 
pindah ke kelas VIP dengan 
membayar selisih atau selisih 
dibayar asuransi kesehatan 
tambahan. Ini banyak yang be- 
lum mengetahui,” tuturnya. 
Sementara itu, Ketua Dewan 
Pengurus Indonesian Health 
Economics Association (Ina- 
HEA) Prof Hasbullah Thabrany 
menjelaskan bahwa yang di- 
lakukan BPJS Kesehatan bukan 
penghapusan kelas, melainkan 
membuat standar untuk kelas 


perawatan yang selama ini ti- 
dak ada standarnya. 

“Selama ini, ketika peserta 
JKN dirawat ada tiga kelas, 
tetapi tidak ada standarnya se- 
hingga kita tahu banyak rumah 
sakit yang golongan kelas satu, 
tetapi kelas satunya kecil ru- 
angannya, ada yang kelas satu 
pakai AC, ada yang kelas satu 
AC tidak bagus,” sebutnya. 

Ke depan, dia menambahkan 
akan ada standarnya sehingga 
dari tiga kelas maka disepakati 
jadi dua kelas. Pertama ialah 
kelas yang membayar iuran 
dan tidak disamakan dengan 
yang iurannya dibayar pe- 
merintah. “Jadi, bagi mereka 
golongan yang tidak mampu 
tidak bayar iuran. Kenapa? ini 
saya kira realistis. Kalau disa- 
makan, nanti orang tidak akan 
membayar karena dirawat juga 
di ruang tidak berbayar atau, 


Standardisasi 
masih Disodok 


misalnya, majikan sama pem- 
bantunya mendapatkan ruang 
yang sama. Padahal, pembantu- 
nya enggak bayar iuran, tetapi 
dibayarin. Ini masih belum bisa 
diterima oleh sebagian orang 
atau masyarakat,” tuturnya. 


Ekuitas 

Anggota Dewan Jaminan So- 
sial Nasional (DJSN) Muttagien 
menjelaskan rencana pember- 
lakuan kelas standar rawat inap 
untuk menerapkan kembali 
prinsip ekuitas sesuai dengan 
amanah undang-undang. 

“Progres dari perumusan 
kelas rawat inap JKN kami 
perkirakan sudah hampir seki- 
tar 80Yo, jadi sudah kita diskusi 
tentang kriteria kelas rawat 
inap ada 11 kriteria karena ini 
ada tim DJSN dan Kemenkes 
terus dari Kemenkeu. Untuk 
kriterianya, DJSN yang menyu- 


sun, sementara untuk tarif 
oleh Kemenkes. Kemarin, kita 
harapkan sudah hampir final 
juga,” jelas Muttagien. 

Koordinator Bidang Advokasi 
BPJS Watch Timboel Siregar me- 
ngatakan pihaknya berharap 
kajian DJSN mampu menjawab 
persoalanruangperawatan yang 
sering dialami peserta JKN dan 
pelayanan di ruang perawatan. 
“Faktanya masih banyak peserta 
JKN yang sulit mengakses ruang 
perawatan. Apalagi masih ada 
RS yang mendahulukan pasien 
umum dibandingkan pasien 
JKN,” kata dia. 

Ditambah lagi, adanya keter- 
batasan ketersediaan tempat 
tidur (TT) di RS yang bekerja 
sama dengan BPJS Kesehatan. 
“Semakin banyak RS yang 
bekerja sama akan mening- 
katkan TT untuk peserta JKN,” 
pungkasnya. (H-3) 


Noken 


2 . Noken ialah tas dari Papua yan 
Simbol Perdamaian ti 


terbuat dari kulit kayu, serat pohon, 


Mengenal Noken 


JELAJAH BUDAYA 


atau daun. 


dari Tanah Papua 


Diakui UNESCO sebagai warisan 
budaya tak benda pada 4 Desember 


Simbol Perdamaian dalam Rajutan Noken 


Digunakan untuk membawa 
berbagai barang, misalnya: 


» Kayu bakar 
» Tanaman hasil panen 
» Barang belanjaan 


Digunakan untuk membawa 
bayi atau hewan kecil. 


Dipakai untuk perayaan 
tradisional atau diberikan 
sebagai persembahan 
perdamaian. 


Digunakan untuk menyimpan 
keperluan sehari-hari. 


Dipakai dengan diletakkan di kepala. 


2012. 


Disahkan Mahkamah Konstitusi sebagai kotak suara dalam pilkada. 


Sumber: Kemendikbud-Ristek/Good News from Indonesia/Litbang MI/Foto: dok.mi 


NOKEN, yakni jaring rajutan 
atau tas anyaman yang terbuat 
dari serat kayu atau daun, 
menjadi benda yang funda- 
mental bagi masyarakat Pa- 
pua. Laki-laki, perempuan, tua, 
muda, memakai noken dalam 
kegiatan sehari-hari sehingga 
noken disebut sebagai simbol 
perdamaian dari konflik. 
Noken merupakan warisan 
turun-temurun dari nenek 
moyang masyarakat Papua ke 
generasi sekarang. Kerajinan 
tangan asli Papua dan Papua 
Barat itu sering digunakan un- 
tuk perayaan tradisional atau 


diberikan sebagai persembah- 
an perdamaian. Noken juga 
menjadi simbol dari nilai-nilai 
kemanusiaan untuk memaju- 
kan persaudaraan, perdamai- 
an, dan persatuan antara umat 
manusia. 

“Noken sangat berperan 
dalam komunitas masyarakat 
adat apa pun. Noken akan 
memengaruhi keharmonisan 
antara satu pihak dengan 
pihak yang lain ketika menye- 
lesaikan masalah,” kata peng- 
gagas noken ke UNESCO, Titus 
Krist Pekei. 

Pesan simbolis itu menjadi 


kebutuhan yang relevan untuk 
membangun harapan akan du- 
nia yang damai tanpa konflik, 
baik di Papua maupun belahan 
dunia lainnya. Titus menjelas- 
kan nilai filosofisnya, yakni no- 
ken ialah alam pikir manusia 
Papua karena apa pun kebu- 
tuhan hidupnya dan apa pun 
barang yang bisa dinikmati 
bisa disimpan di noken. Jadi, 
hati mereka tenang, senang, 
dan aman terhadap barang 
kesukaan mereka itu karena 
sudah ditaruh dalam noken. 
Posisi perempuan keter- 
kaitan dengan noken, lanjut- 


nya, lebih tinggi dari kaum 
pria karena perempuan itu 
merupakan fondasi hidup dan 
noken biasanya dirajut oleh 
perempuan. 

Cara warga Papua meng- 
gunakan noken pun menjadi 
daya tarik tersendiri. Biasanya 
masyarakat membawa noken 
dengan cara menggantung- 
kannya di kepala. Lalu no- 
ken bisa diisi dengan barang 
bawaan apa pun, termasuk 
kayu, sayur, bahan alam, bah- 
kan untuk menggendong bayi. 
Noken menjadi tempat bagi 
bayi ketika masih berumur 0-1 


tahun bahkan sampai merang- 
kak. “Sebagian besar waktu 
bayi itu ada di dalam noken 
dan di dalam gendongan ma- 
manya sehingga fungsinya 
begitu kompleks dan menjadi 
sarana dari kehidupan sehari- 
hari masyarakat Papua,” ka- 
tanya. 

Noken berbeda dengan 
warisan budaya yang lain ka- 
rena bukan dari sebuah karya 
budaya masa lalu yang agung 
atau bukan dari satu artefak 
tua kuno yang hampir puna 
karena masih dipergunakan 
dan diperbarui. (Iam/H-3) 


c H A N N E L 
— A Part of SEA — 


Televisi Digital Terestrial Pertama 
Dengan Jangkauan Nasional 


magnachannel.com (OI Magna Channel f CJ W amagnachanneltv 


BN 


... 


An 


MAKIN 


BANYAK PILIHAN 
:.! TONTONAN YANG ASYIK ABISSS 


1 4 SENIN, 3 JANUARI 2022 


an 


INTERNASIONAL 


AFP/MONEY SHARMA 


COVID-19 DI INDIA MELONJAK: Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan virus covid-19 di luar stasiun metro di New Delhi, India, kemarin. India kembali mengalami 
lonjakan kasus covid-19 yang signifikan. Data terbaru mencatat sebanyak 27.553 kasus covid-19 terkonfirmasi pada Sabtu (1/1). Jumlah tersebut meningkat tajam dari pekan 
sebelumnya yang hanya mencapai di bawah 10 ribu kasus. Dari jumlah tersebut, New Delhi mengonfirmasi sebanyak 2.716 kasus covid-19 baru. Angka ini tertinggi sejak 21 
Mei 2021. Penambahan kasus juga dialami sebagian besar provinsi di India. 


AS Hapus Ethiopia, 
Guinea dari Pakta Perdasangan 


AS menghapus Ethiopia, Mali, dan 
Guinea dari program perdagangan 
bebas bea atas dugaan pelanggaran hak 
dan kudeta baru-baru ini. 


Nur Arvanni 
divanni@mediaindonesia.com 


EMERINTAH Presiden 
AS Joe Biden, pada 
Sabtu (1/1), meng- 
umumkan bahwa me- 
reka telah mengecualikan 
Ethiopia, Mali, dan Guinea 
dari perjanjian perdagangan 
AS-Afrika. Pemerintahan AS 
mengatakan bahwa tindakan 
ketiga pemerintah itu melang- 
gar prinsip-prinsipnya. 
“Amerika Serikat hari ini 
menghentikan Ethiopia, Mali, 
dan Guinea dari program pre- 


ferensi perdagangan AGOA 
karena tindakan yang diambil 
oleh tiap-tiap pemerintah me- 
reka yang melanggar Statuta 
AGOA,” kata Perwakilan Da- 
gang AS (USTR) dalam sebuah 
pernyataan. 

African Growth and Oppor- 
tunity Act (AGOA) diberlaku- 
kan pada 2000 di bawah peme- 
rintahan mantan Presiden Bill 
Clinton untuk memfasilitasi 
dan mengatur perdagangan 
antara Amerika Serikat dan Af- 
rika. “Amerika Serikat sangat 
prihatin dengan perubahan 
inkonstitusional dalam peme- 


rintahan di Guinea dan Mali,” 
kata pernyataan itu. 


Pelanggaran berat HAM 

AS juga menyuarakan kepri- 
hatinan tentang pelanggaran 
berat hak asasi manusia yang 
diakui secara internasional 
yang dilakukan oleh pemerin- 
tah Ethiopia dan pihak lain di 
tengah konflik yang meluas di 
Ethiopia Utara. 

“Setiap negara memiliki 
tolok ukur yang jelas untuk 
jalur menuju pemulihan dan 
pemerintah akan bekerja de- 
ngan pemerintah mereka un- 
tuk mencapai tujuan itu,” kata 
USTR. 

Berdasarkan perjanjian 
AGOA, ribuan produk Afrika 
dapat memperoleh manfaat 
dari pengurangan pajak impor, 
dengan syarat terpenuhinya 


Mali, dan 


persyaratan terkait dengan 
hak asasi manusia, pemerin- 
tahan yang baik, dan perlin- 
dungan pekerja, serta tidak 
menerapkan larangan bea 
cukai atas produk Amerika di 
wilayah mereka. 

Pada 2020, 38 negara me- 
menuhi syarat untuk AGOA, 
menurut situs web USTR. 

Perjanjian tersebut dimo- 
dernisasi pada 2015 oleh Kon- 
gres AS, yang juga memper- 
panjang program tersebut 
hingga 2025. 

Perang di wilayah Tigray, 
Ethiopia, pecah pada Novem- 
ber 2020 di tengah perebutan 
kekuasaan antara kepemimpi- 
nan Tigray dan Perdana Men- 
teri Abiy Ahmed Abiy. Puluhan 
ribu orang telah tewas da- 
lam konflik selama 13 bulan, 
sedangkan sekitar 400 ribu 


orang menghadapi kelaparan 
di Tigray. 

Konflik tersebut juga mem- 
buat kawasan itu tidak sta- 
bil, mengirim puluhan ribu 
pengungsi ke Sudan, menarik 
tentara Ethiopia keluar dari 
Somalia yang dilanda perang, 
dan menggunakan tentara dari 
negara tetangga Fritrea. 

Keputusan AS untuk me- 
nangguhkan keuntungan per- 
dagangan Ethiopia mengan- 
cam industri tekstil negara itu, 
yang memasok merek fesyen 
global, dan harapan baru ne- 
gara itu untuk menjadi pusat 
manufaktur ringan. 

Ini juga menambah lebih 
banyak tekanan pada eko- 
nomi Ethiopia yang terhuyung- 
huyung akibat konflik, pandemi 
virus korona, dan inflasi yang 
tinggi. (AFP/Aljazeera/I-1) 


Perjalanan Udara di AS Terus Terganggu 


PERJALANAN udara di Ame- 
rika Serikat terus terganggu 
oleh cuaca buruk di beberapa 
negara bagian. Ini memper- 
buruk situasi di negara yang 
sedang dilanda lonjakan besar 
infeksi covid-19 yang dipicu 
oleh varian omikron tersebut. 

Cuaca buruk misalnya meng- 
hambat operasional bandara 
di Chicago. Badai salju diper- 
kirakan akan segera melanda 
daerah itu. 

Situs web pelacakan Flight 


Aware menyebut terjadi 2.723 
penerbangan internasional 
yang dibatalkan di Amerika 
Serikat, kemarin. Itu berarti 
lebih dari setengah dari 4.715 
penerbangan yang dibatalkan 
di seluruh dunia. Sekitar 5.993 
penerbangan domestik juga 
ditunda di Amerika Serikat. 
“Maskapai penerbangan AS 
yang terkena dampak terburuk 
ialah Sky West Airlines yang 
harus membatalkan 2396 dari 
jadwal penerbangannya,” kata 


situs tersebut. 

Kepada jaringan ABC News, 
Sky West sejumlah penerbang- 
annya memang terganggu oleh 
cuaca dan varian omikron. 
“Kami harus membatalkan se- 
jumlah penerbangan karena 
cuaca di Chicago, Denver, dan 
Detroit. Calon penumpang 
disarankan terus mengecek in- 
formasi penerbangan terbaru,” 
ungkap maskapai itu. 

FlightAware juga mengata- 
kan sekitar 7.500 penerbangan 


telah dibatalkan oleh maskapai 
di seluruh dunia selama akhir 
pekan Natal. 

Untuk maskapai interna- 
sional lainnya, China East- 
ern telah membatalkan lebih 
dari 500 penerbangan atau 
sekitar seperempat dari to- 
tal penerbangannya. Flight 
Aware menyebut Air China 
juga membatalkan lebih dari 
200 penerbangannya. 

Industri perjalanan udara 
global masih belum pulih dari 


dampak varian omikron yang 
sangat menular. Banyak pilot, 
pramugari, dan staf lainnya 
tidak masuk kerja setelah 
tertular covid-19 atau karena 
mereka dikarantina setelah 
melakukan kontak dengan 
seseorang yang terinfeksi. 
Maskapai menempuh be- 
berapa cara untuk mengata- 
sinya termasuk membayar 
pilot dengan lebih mahal demi 
menerbangkan pesawat. (Nur/ 
AFP/Aljazeera/X-11) 


MEDIA 
INDONESIA 


Prancis Larang 
Kemasan Plastik 
Buah dan Sayuran 


LARANGAN penggunaan plas- 
tik untuk mengemas berbagai 
buah dan sayuran mulai ber- 
laku di Prancis pada Sabtu 
(1/1) waktu setempat. Larang- 
an tersebut pun membuat 
cemas industri pengemasan 
di sektor tersebut. 

Para pemerhati lingkun- 
gan telah lama berkampanye 
menentang plastik sekali 
pakai karena polusi membu- 
ruk secara global, sedangkan 
Presiden Emmanuel Macron 
mendukung langkah tersebut 
dengan mempertahankan 
pendekatan “pragmatis”. 

Keputusan pada Oktober 
itu mencakup, misalnya, 
penjualan apel di bawah 1,5 
kilogram. Namun, undang- 
undang penuh tidak akan dit- 
erapkan sampai 2026, yang 
memungkinkan perusahaan 
untuk beradaptasi, termasuk 
pada penjualan buah merah 
yang dianggap rapuh. Waktu 
enam bulan juga diberikan 
untuk menggunakan stok 
kemasan plastik yang ada. 

“Kami tidak pernah dikon- 
sultasikan,” keluh kepala aso- 
siasi Interfel sektor buah dan 
sayur, Laurent Grandin. 

Dia mengatakan biayanya 
tidak dapat diatasi untuk 
perusahaan kecil yang harus 
tetap menggunakan plastik 
untuk melindungi ekspor, 
terutama ke Inggris, klien 
utama untuk apel. 

Pomanjou memproduksi 
hingga 40 ribu ton apel setiap 


tahun di Lembah Loire dan 
selama tiga tahun terakhir 
memperkenalkan kemasan 
karton 10096. 

Namun, biaya pengepakan 
sebagai akibatnya melonjak 
204 hingga 3040, menurut 
perwakilan perusahaan Ar- 
naud de Puineuf. 

Grup supermarket besar 
Casino mengatakan sekarang 
akan menjual tomat dalam 
kemasan karton dan menye- 
diakan kantong kertas atau 
selulosa kepada pelanggan. 

Perusahaan pengemasan 
mengatakan dekrit pada 8 
Oktober itu mengejutkan 
mereka, terutama larangan 
plastik daur ulang. 

“Kami memiliki perusahaan 
klien yang harus menghen- 
tikan aktivitas pengemasan 
buah dan sayuran mereka, 
meskipun mereka telah be- 
kerja pada alternatif meng- 
gunakan lebih sedikit plastik 
atau plastik daur ulang se- 
lama beberapa tahun,” kata 
pernyataan dari asosiasi Elip- 
so yang mewakili produsen. 

Elipso dan Polyvia, serikat 
pekerja yang mencakup 3.500 
perusahaan yang membuat 
pengemasan, telah menga- 
jukan banding ke Dewan Ne- 
gara Prancis, yang memiliki 
yurisdiksi atas perselisihan 
administratif, terhadap apa 
yang mereka katakan ialah 
distorsi pasar Eropa karena 
larangan itu hanya berlaku 
untuk Prancis. (AFP/Nur/I-1) 


AFP/LUDOVIC MARIN 


PRANCIS LARANG BUNGKUS PLASTIK: Penjual 
membungkus kentang dengan kantong plastik saat melayani 
pembeli di Saxe Avenue, Paris, Prancis, (14/5/2020). Pemerintah 
Prancis resmi melarang penggunaan plastik sekali pakai untuk 
mengemas aneka buah dan sayur di negara itu sejak Sabtu (1/1). 


SELA 


Sarang Fosil Telur 
Dinosaurus Ditemukan 


SEBUAH sarang 
berisi fosil telur 
dinosaurus telah 
ditemukan di Kota 
Presidente Pru- 
dente di pedalam- 
an Sao Paulo, Brasil. 
Telur itu akan menetas 
menjadi karnivora ganas 
60 juta hingga 80 juta tahun 
lalu jika saja kemudian ti- 
dak terkubur oleh sedimen 
lepas. 

Lima telur itu awalnya 
diyakini sebagai telur buaya 
purba (Crocodylomorph) ka- 
rena sebelumnya juga telah 
ditemukan fosil feses milik 
Crocodylomorph di situs ter- 
sebut. 

Namun, setelah dianalisis 


lebih dalam oleh tim 
ahli paleontologi yang 
dipimpin oleh Willi- 
am Roberto Nava, 
telur tersebut di- 
pastikan lebih besar 
dan memiliki cangkang 


Tn yang lebih tebal daripada 


telur Crocodylomorph. 

William Roberto Nava me- 
ngatakan telur dinosaurus 
itu berukuran panjang 4 
hingga 5 inci dan lebar 2 
hingga 3 inci, sedangkan 
telur buaya purba biasanya 
tidak lebih dari 3 inci. “Telur 
ini juga bertekstur. Tidak 
seperti cangkang fosil telur 
Crocodylomorph yang ha- 
lus,” ungkapnya. (Nur/Daily 
Mail/X-11) 


3 


£| Harian Umum Media Indonesia 


») Mediaindonesia 


Mediaindonesia 


Media Indonesia 


3 www.mediaindonesia.com 


Info berlangganan: (021) 582 0705 


Cer alan ANA, ta Be Hotine: 0811 123 7979 


dengan membaca 


Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh: 


GemarMcemnyac2 
1 1 | 


MEDIA 
INDONESIA 


MEDIA 
INDONESIA 


OLAHRAGA 


SENIN, 3 JANUARI 2022 1 5 


Ing) 
R 


TI 


k | 
Tan 
- 


Ru 


“gi 
5 # 


bi 


AP 
ia 


P 
13 


Ai 
ba &- 


AFP/JUSTIN TALLIS 


GOL KEDUA: Gelandang asal Argentina Manuel Lanzini (tengah) ketika mencetak gol kedua untuk West Ham United pada laga Liga Primer melawan tuan rumah Crystal 
Palace di Stadion Selhurst Park, London, kemarin. West Ham menang dengan skor 3-2. 


The Hammers 
Ramaikan 
Persaingan 
kmpat besar 


MANAJER West Ham United David Moyes senang dengan 
perkembangan timnya seusai mengalahkan tuan rumah 
Crystal Palace 3-2 dalam pertandingan Liga Primer Ing- 
gris, di Stadion Selhurst Park, kemarin. 

Kemenangan itu membuat West Ham terus menempel 
tim posisi keempat Arsenal. West Ham hanya tertinggal 
satu angka dari Arsenal. Dengan demikian, peluang the 
Hammers bertengger di empat besar sangat terbuka 
lebar. 

West Ham sudah nyaman memimpin 3-0 saat turun 
minum berkat dua gol Manuel Lanzini di menit ke-25 dan 
akhir babak pertama, setelah gol pembuka yang dibuat 
Michail Antonio di menit ke-22. Tuan rumah kemudian 
membalas di akhir laga melalui gol Odsonne Edouard di 
menit ke-83 dan Michael Olise di menit terakhir. 

Moyes memuji perkembangan timnya. Ini merupakan 
kemenangan kedua beruntung sejak tiga laga sebelum- 
nya berakhir dengan kekalahan. “Kami bangkit setelah 
kalah tiga laga. Dan sekarang, memenangi dua pertan- 
dingan tandang sekitar waktu Natal di Liga Primer tidak 
mudah,” kata Moyes. 

Moyes mengakui sulit menjalani pertandingan di te- 
ngah jadwal yang padat. Selain di Liga Inggris, West Ham 
juga harus bertanding di perempat final Piala Carabao 
sebelum laga tersebut melawan Tottenham Hotspur. 
Oleh karena itu, ia menegaskan meskipun memenangi 
dua pertandingan di Liga Inggris pada periode Natal, itu 
diperoleh dengan cara tak mudah. 

“Anda harus ingat bahwa sebelum tiga pertandingan 
itu, kami memiliki perempat final Piala Carabao untuk 
dimainkan, jadi ini adalah jadwal yang sangat sulit untuk 
pemain,” kata Moyes. 

Moyes mengatakan timnya tak bermain bagus dalam 
laga tersebut, tapi tetap mampu mencetak tiga gol ke 
gawang Palace. Menurutnya, tuan rumah bermain de- 
ngan kualitas bagus, terutama pada babak pertama. 

Tottenham Hotspur tidak ketinggalan meramaikan 
perebutan posisi keempat dengan menang 1-0 atas 
Watford, buah gol Davinson Sanchez ketika injury time 
babak kedua memasuki menit keenam. Tottenham kini 
mengoleksi 33 poin hasil 18 kali main, hanya selisih 
dua angka dari peringkat empat Arsenal yang telah me- 
mainkan 20 laga. 

“Saya pikir pada akhirnya itu bagus untuk menemukan 
jalan untuk mendapatkan tiga poin,” ungkap pelatih Tot- 
tenham Antonio Conte mengenai gol telat yang dilesakkan 
pemain asal Kolombia itu. (BBC/AFP/Mal/R-2) 


Skuad Garuda Muda 


Tatap Masa Depan 


Agenda 2022 bakal mendudukkan 
timnas Indonesia bukan lagi kuda 
hitam, melainkan kandidat juara. 


Armat Fauzi 
akmal@mediaindonesia.com 


IDAK berhasil men- 

jadi juara Piala AFF 

2020 bukan akhir dari 

perjalanan pasukan 
muda tim nasional Indonesia. 
Skuad Garuda' memiliki masa 
depan yang cerah di bawah 
asuhan Shin Tae-yong untuk 
menjalani agenda-agenda pen- 
ting di 2022 ini. 

Halitu diungkapkan mantan 
pemain timnas Merah Putih' 
Cristian “El Loco? Gonzales dan 
Irfan Bachdim. Empat agenda 
yang menjadi tantangan Prata- 
ma Arhan dan kawan-kawan 
ialah Piala AFF U-23 pada Feb- 
ruari, SEA Games 2021 (Mei), 
babak ketiga kualifikasi Piala 
Asia 2023 (Juni), dan Piala AFF 
2022 di akhir tahun. 

“Mereka semua pemain 
muda dan punya masa depan 
yang panjang. Saya optimistis 
mereka bisa memberikan 
yang terbaik untuk Indone- 
sia,” kata Gonzales, pemain 
yang membawa Indonesia 
menjadi runner-up Piala AFF 
2010, dikutip dari laman resmi 
Kemenpora, kemarin. 

Irfan Bachdim menilai se- 
mua pemain tampil luar biasa 
karena sudah bermain dengan 
hati. Pemain Persis Solo itu 
berharap timnas Indonesia 
semakin berkembang. Ia me- 
nyarankan agar pemain tim- 


nas Indonesia yang bermain 
di luar negeri bisa menjadi 
inspirasi rekan-rekan yang 
lain. 

“Semoga pemain-pemain 
yang bermain di luar negeri 
dapat menginspirasi pemain 
muda yang akan datang un- 
tuk bermain di luar negeri. 
Agar nantinya mereka bisa 
membantu timnas Indone- 
sia di masa depan,” kata 
Irfan. 

Sebagai tim yang lebih ba- 
nyak diisi pemain muda, de- 
ngan rerata usia 23,8 tahun, 
skuad “Garuda” mampu men- 
jejak final Piala AFF 2020. 
Kendati di dua laga, akhirnya 
gagal juara setelah kalah 0-4 di 
leg pertama dan berbagi skor 
2-2 di leg kedua pada duel final 
melawan Thailand. 

Mantan pelatih timnas Indo- 
nesia Fakhri Husaini memberi 
dukungan pula dan meng- 
harap Garuda tetap semangat 
sembari melakukan intros- 
peksi serta evaluasi. 

“Terima kasih untuk per- 
juangan hebatnya, anak muda. 
Semoga pengorbananmu, 
setiap jengkal jalan dan lari- 
mu, tetesan keringat, darah 
serta air mata yang mengalir 
dari tubuhmu, dapat bernilai 
ibadah. Tetap semangat, isti- 
rahat sejenak, introspeksi dan 
evaluasi diri sebelum bersiap 
untuk berlari lagi,” tulis Fakhri 
dikutip dari Instagram. 


Optimistis 

Pelatih asal Korsel Shin Tae- 
yong juga optimistis terkait de- 
ngan masa depan anak asuh- 
nya. “Minimnya pengalaman 
pemain muda kami terlihat 
jelas di final leg pertama. Tapi 
leg kedua bermain lebih ba- 
gus. Dari pengalaman ini kami 
akan berusaha mendapatkan 
hasil lebih baik ke depannya,” 
ujar Shin. 

“Sepanjang tahun ini (2022), 
ada turnamen pada Februari, 
Mei, dan Juni. Jika kami terus 
mengikuti turnamen besar 
seperti ini, saya yakin kami 
bukan hanya jadi kuda hitam 
lagi, melainkan menjadi salah 
satu kandidat juara. Kami akan 
mempersiapkan diri dengan 
lebih baik lagi,” jelasnya. 

Seusai laga final, Presiden 
Joko Widodo menyampaikan 
bahwa dirinya dan rakyat 
Indonesia merasa bangga atas 
perjuangan timnas Indonesia 
di Piala AFF 2020. 

Dubes Indonesia untuk Si- 
ngapura Suryopratomo saat 
melepas kepulangan tim di 
Hotel Orchard, kemarin, me- 
nyampaikan terima kasih atas 
perjuangan yang telah diperli- 
hatkan Asnawi Mangkualam 
dan kawan-kawan. 

Menpora Zainudin Amali di 
Yogyakarta, Sabtu (1/1), me- 
nyatakan segera membahas 
dengan PSSI terkait dengan bo- 
nus untuk skuad “Garuda yang 
telah tampil di Piala AFF 2020. 
“Nanti kita bicara dengan PSSI 
seperti apa (mekanisme bonus 
yang akan diberikan),” ungkap 
Amali. (AT/R-2) 


AFP/ALEX GOODLETT 


SATU LAWAN SATU: Upaya keras menjaringkan bola 
dilakukan pemain Golden State Warriors Kevon Looney (kiri) 
yang mendapatkan kawalan ketat dari pemain Utah Jazz Rudy 
Gobert pada laga lanjutan basket NBA di Vivint Smart Home 
Arena, Salt Lake City, Utah, AS, kemarin. Warriors menang 
dengan skor 123-116. 


Bulls Terbantu Aksi 


DEMAR DeRozan menjadi 
pemain pertama dalam se- 
jarah NBA yang membuat 
skor penentu kemenangan 
di detik akhir dalam dua 
hari berturut-turut. DeRozan 
melepaskan tembakan tiga 
angka penentu kemenangan 
Chicago Bulls melawan Wa- 
shington Wizards di Capital 
One Arena, Washington, Dis- 
trict of Columbia, Amerika 
Serikat, kemarin. 

Wizards nyaris memenangi 
pertandingan ini setelah Kyle 
Kuzma melesakkan tembakan 
tiga angka saat pertandingan 
tersisa 4 detik lagi. Wizards 
unggul 119-117. 

Coby White memicu umpan 
masuk sideline ke DeRozan de- 
ngan 3,3 detik tersisa. Setelah 
melakukan gerakan tipuan, 
DeRozan menembakkan tem- 
bakan tiga angka dari sudut 
lapangan yang masuk ke ke- 
ranjang Wizards. Lemparan 
tiga angka tersebut seketika 
mengubah kedudukan akhir 
menjadi 120-119 bagi keme- 


nangan Chicago Bulls. 

“Saya tidak tahu apakah 
saya sedang bermimpi atau 
apakah itu nyata sekarang. 
Bersedia untuk melangkah ka- 
pan pun saat itu dibutuhkan 
dan siap untuk itu, hanya itu 
yang bisa saya lakukan,” kata 
DeRozan. 

DeRozan pun masuk buku 
sejarah NBA. Mantan pemain 
Toronto Raptors itu menjadi 
pemain pertama di NBA yang 
bisa membuat buzzer beater 
penentu kemenangan tim da- 
lam dua hari berturut-turut. 

Sehari sebelumnya atau 
pada laga terakhir Bulls di 
2021, DeRozan juga melesak- 
kan buzzer beater 3 angka 
yang menentukan keme- 
nangan Bulls 108-106 ketika 
dijamu Indiana Pacers. 

Hasil ini membuat Bulls 
memperpanjang rekor ke- 
menangan beruntun mereka 
menjadi tujuh pertandingan. 
Bulls masih semakin kukuh 
di peringkat pertama Wilayah 
Timur. Bulls mencatatkan 24 


DeRozan 


kemenangan dan 10 kali ka- 
lah, diikuti Brooklyn Net de- 
ngan 23-11, serta Milwaukee 
Bucks dengan 25 kali menang 
dan 13 kekalahan. 

Di Wilayah Barat, Golden 
State Warriors mengalahkan 
Utah Jazz dengan skor 123- 
116. Warriors hanya tertinggal 
di kuarter ketiga saja. Sisanya, 
mereka sukses melibas Jazz. 

Stephen Curry juga tampil 
cukup apik. Tercatat, dia me- 
nyumbang 28 poin, sembilan 
assist, dan enam rebound. 
Kemenangan ini membawa 
Warriors semakin kukuh di 
puncak klasemen sementara 
Wilayah Barat. 

Warriors masih menjadi 
yang terbaik di musim ini de- 
ngan torehan 28 kemenangan 
dan hanya tujuh kali kalah. 
Diikuti Phoenix Suns yang 
mengukir 27 kemenangan dan 
delapan kali kalah. Posisi ke- 
tiga Wilayah Barat ditempati 
Utah Jazz dengan 26 keme- 
nangan dan 10 kali kalah. 
(AFP/Mal/R-2) 


SEKILAS GELANGGANG 


Lionel Messi Jalani Isolasi Mandiri 

MEGABINTANG sepak bola asal Argentina Lionel Messi positif 
terpapar covid-19 dan mulai menjalani isolasi mandiri, demikian 
diumumkan klub Paris Saint-Germain (PSG) Prancis, kemarin. 

Pemilik tujuh trofi Ballon d'Or itu menjadi salah satu dari empat 
pemain PSG yang positif saat menjalani tes menjelang laga Piala 
Prancis melawan Vannes. Tiga pemain lain yang terpapar, yakni bek 
sentral Juan Bernat, kiper cadangan Sergio Rico, serta gelandang 
muda Nathan Bitumazala. 

Kondisi itu membuat La Pulga--sebutan Messi--bakal absen di 
laga Piala Prancis, hari ini. Mantan bintang Barcelona itu juga harus 
melupakan laga pembuka setelah libur musim dingin ketika PSG 
jumpa Lyon, akhir pekan ini. 

Messi meredup semenjak meninggalkan Barca untuk berkostum 
PSG. Dia hanya mencetak satu gol sepanjang 11 laga Liga Prancis. 
(AFP/R-2) 


Bidik Emas, Dewika Mulya Berlatih di Swiss 
DEWIKA Mulya Sova bakal memanfaatkan kesempatan berlatih di 
Swiss untuk mewujudkan ambisi medali emas SEA Games Hanoi, 
Vietnam, pada 12-23 Mei 2022. 

Oca sapaan akrab Dewika Mulya Sova ialah satu dari dua pem- 
balap sepeda Indonesia yang mendapat undangan dari Federasi 
Balap Sepeda Dunia (UCI) untuk melakukan pemusatan latihan 
(TC) di Aigle, Swiss. Sebelumnya, Oca bersama Liontin Evangelina 
Setiawan telah menyelesaikan kamp identifikasi bakat nomor 
jalan raya tingkat tinggi World Cycling Center (WCC) pada 6-10 
Desember. 

Untuk menghadapi SEA Games Hanoi, Oca pun bakal kembali 
berlatih di Swiss demi bidikan emas di nomor individual time 
trial (ITT). Hal ini diungkapkan dalam podcast bersama Sekretaris 
Jenderal Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) 
Parama Nugroho dalam kanal Youtube Indonesian Cycling Federa- 
tion (ICF). (Ant/R-2) 


Tim Voli Putra BNI 46 Perkenalkan Skuad Baru 


TIM Jakarta BNI 46 memperkenalkan skuad baru yang akan berlaga 
di Proliga 2022. Pemain asing yang diboyong kali ini berasal dari 
Kuba dan Jepang. 

Untuk mengisi posisi pelatih, BNI kembali mengundang pelatih 
tim nasional Indonesia pada ajang Asian Games 2018 di Jakarta, 
yaitu Samsul Jais. Samsul Jais didukung pula oleh dua asisten, W 
Wahyu dan Deny Saputra, serta dukungan tim manajer, Sukan- 
dar. 

Pada posisi outside hitter antara lain ada Sigit Ardian, Muhammad 
Melgis Nur Amal, Rifaldi Azhar, Takahiro Tozaki, dan Yohanes Dedi 
Prasasti. Pemain di middle blocker ada Osmany, Rian Irawan, RD 
Ahmad Gumilar, dan Muhammad Alfian Taofik Aji Nugroho. Pemain 
opposite ialah Dimas Saputra Pratama, Ahmad Dwi Setiangga, dan 
Riko Arnanda Pratama. Setter diisi Mahendra Rikha Buana, dan | 
Kadek Juliadi, serta libero, Veleg Dhany Ristan dan Muhammad 
Syaifudin Najib. (Mal/R-2) 


SBNI 


VOLLEYBALL TEAM 


DOK BNI 


DUKUNGAN BNI: (Dari kiri) Atlet bola voli Mahendra Rikha Buana, 
Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI Bob Tyasika Ananta, 
Takahiro Tozaki, dan Sigit Ardian menunjukkan jersei tim Jakarta 

BNI 46 untuk ajang Kompetisi Proliga 2022, di Sentul, Kabupaten 
Bogor, Jawa Barat, kemarin. BNI berkomitmen untuk melanjutkan 
dukungannya terhadap bola voli nasional sekaligus mendorong atlet 
berprestasi baik di kancah nasional maupun internasional. 


METREFTV 


AGENDA | SENIN, 3 JANUARI 2022 


REALITAS | 22.05 WIB 
Patgulipat Proyek Toilet Sekolah 


Atas nama pandemic, Pemkab Bekasi mengucurkan 
bantuan toilet untuk 488 sekolah dengan anggaran 
Rp. 98 milyar. Pengerjaan proyek dikerjakan secara 
penunjukan langsung dengan dalih nilai proyek 
dibawah Rp. 200 juta perpaket. Ternyata dari 147 
kontraktor yang ditunjuk hanya ada 17 kontraktor 
yang menggarap proyek satu paket. Selebihnya, 130 
kontraktor lainnya menggarap dua hingga lima paket 
sekaligus. Benarkah situasi pandemi telah dijadikan 
celah korupsi? 


th 


TOP NEWS | 20.05 WIB 


Program berita Metro TV hadir sepanjang hari 
untuk memastikan Anda tidak tertinggal satu pun 
informasi. Menyajikan rangkaian berita pilihan dari 
dalam hingga luar negeri yang dikemas secara 
terperinci. Salah satu yang spesial dan berbeda dari 
kami adalah Top News. Serangkai berita pilihan 
kami suguhkan untuk memperkaya wawasan Anda. 
Jangan lewatkan kehadirannya. 


MEDIA 
INDONESIA 


5 K LK BRITAS 


CUSTOMER SERVICE: 
(021) 5821303 


PEMASANGAN IKLAN: 
(021) 5812113 / 5801480 


SENIN, 3 JANUARI 2022 


HALAMAN 16 


PODIUM 


2022 
Menjemput 2024 


HARI H Pemilu 2024 memang belum disepakati. Meski demi- 
kian, satu yang pasti, tahapan 
penyelenggaraan Pemilu 2004 
akan dimulai pada tahun ini. 
Atmosfer politik 2024 dihadirkan 
pada 2022. 

Ada dua agenda politik yang di- 
laksanakan pada 2024. Pertama, 
pemilu serentak pemilihan presi- 
den dan wakil presiden (pilpres) 
dan pemilihan umum legislatif 
(pileg) untuk memilih anggota 
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota. Kedua, 
pemilihan kepala dan wakil 
kepala daerah (pilkada) di 516 
kabupaten/kota dan 33 provinsi 
pada November 2024. 

Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah 
masih mendiskusikan jadwal pemilu. KPU mengusulkan pelak- 
sanaan hari pemungutan suara untuk pilpres dan pileg pada 
21 Februari 2024, sedangkan pemungutan suara pilkada pada 
27 November 2024. Adapun pemerintah, disampaikan Menko 
Polhukam Mahfud MD, mengusulkan pileg dan pilpres digelar 
pada 15 Mei 2024. 

Terlepas dari jadwal yang diusulkan KPU atau pemerintah 
yang akan disepakati, tahapan pemilu harus dimulai 20 bulan 
sebelumnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilu. Pasal 167 ayat (6) menyebutkan tahapan 
penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebe- 
lum hari pemungutan suara. 

Jika mengacu pada jadwal pemilu versi KPU, pertengahan 
April 2022 merupakan jadwal tahapan pertama. Tahapan per- 
tama adalah perencanaan program dan anggaran serta pe- 
nyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. 

Tahapan pemilu paling krusial pada 2022 ialah pendaftaran 
partai politik yang menurut UU Pemilu dilaksanakan KPU paling 
lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara atau sekitar 
Agustus 2022. 

Ada dua jenis kegiatan terkait pendaftaran partai politik, 
yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Seluruh 
partai politik peserta Pemilu 2024 harus mengikuti verifikasi 
administrasi. Terkait verifikasi faktual, berdasarkan putusan 
MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, partai politik yang sudah lolos 
dalam ambang batas parlemen pada pemilu sebelumnya tidak 
lagi mengikuti proses verifikasi faktual. Partai yang dimaksud 
jalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PKS, PPP, PAN, dan 
Demokrat. 

Partai yang tidak lolos ambang batas parlemen Pemilu 2019 
dan partai baru wajib mengikuti verifikasi administrasi dan 
verifikasi faktual. Partai yang tidak lolos ambang batas ialah 
Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Perindo, PSI, PBB, Ha- 
nura, dan PKPI. 

Adapun pendatang baru untuk Pemilu 2024 antara lain Partai 
Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Ummat, Partai Masyumi, Par- 
tai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Era Masyarakat Sejahtera 
(Emas), Partai Usaha Kecil Menengah (PUKM), Partai Indonesia 
Terang (PIT), Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai), Partai 
Nusantara, dan Partai Indonesia Damai (PID). 

Tahapan untuk pilpres baru dimulai 2023. Akan tetapi, pada 
2022, atmosfer politik disesaki manuver para bakal capres dan 
cawapres. Mereka bermanuver untuk dilirik partai politik yang 
memegang monopoli pencalonan. Tidak ada calon perseorangan 
seperti dalam pilkada. 

Sedikitnya ada tiga nama yang merajai survei selama ini, 
yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Per- 
tahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan. 

Ganjar dan Anies belum pernah maju dalam pilpres. Adapun 
Prabowo sudah tiga kali berlaga dalam pilpres, sekali sebagai 
cawapres (2009) dan dua kali sebagai capres (2014 dan 2019). 
Keuntungan Prabowo jika dibandingkan dengan Ganjar dan 
Anies ialah ia menjabat sebagai ketua umum partai politik 
meski dalam sejarah pilpres belum pernah ada ketua umum 
yang memenangi pertarungan. 

Ada empat nama mulai masuk radar survei. Mereka ialah 
Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar/Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri 
Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Panglima TNI Jen- 
deral Andika Perkasa. 

Sepanjang 2022 para bakal capres hiruk-pikuk menaikkan 
tingkat elektabilitas dengan berbagai cara, antara lain lewat 
pemasangan baliho maupun berselancar di media sosial. 

Secara teoretis maksimal ada 5 pasangan capres-cawapres 
pada 2024. Akan tetapi, dalam praktiknya, sejak ambang ba- 
tas 20Yo diberlakukan 2009, maksimal hanya ada 3 pasangan 
calon. 

Pengalaman juga menunjukkan bahwa tidak ada korelasi 
dukungan partai besar dan partai kecil dengan pilihan rakyat. 
Pilpres secara langsung dipilih rakyat pada 2004. Pemenangnya 
jalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang 
hanya didukung oleh partai-partai kecil, yakni Partai Demokrat 
(yang baru lahir), Partai Bulan Bintang, dan PKPI. 

Kejutan 2024 mulai terlihat pada tahun ini karena sejatinya 
2022 sedang menjemput 2024. 


MEDIA 
(Jonung ————.AETISTN 


MEDIAINDONESIA.COM 


- A EBET 
Gaudensius Suhardi 
Dewan Redaksi Media Group 


Penggantian Sekretaris Daerah 
Kota Bandung Dinilai Wajar 


ISU penggantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung 
terus mencuat sepeninggal mendiang Wali Kota Oded M 
Danial. Ini bermula dari pernyataan Plt Wali Kota Bandung 
Yana Mulyana yang akan merombak besar-besaran susunan 
pejabat di ibu kota Jawa Barat itu, termasuk sekda. Guru 
Besar Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran Bandung, 
Muradi, menilai rencana perombakan itu merupakan hal yang 
wajar. Dia mengibaratkan reposisi jabatan itu seperti dalam 
pertandingan sepak bola. Menurutnya, jika ada pemain yang 
tidak sesuai ekspektasi pelatih, bisa langsung diganti kapan 
pun. “Itu merupakan hal yang sangat wajar. Pertanyaannya, 
itu kan haknya kepala daerah dengan berbagai indikator. Jadi, 
kepala daerah itu ibarat pelatih dalam tim sepak bola," kata 
Muradi, kemarin. (Nusantara) 


CHRisTiNA AGuiLeRA 


Tahun 


Penuh Prestasi 


Menapaki lebih dari dua dekade 
kariernya, ia semakin cemerlang dan 
mendapatkan banyak pengakuan. 


Atatya Puspa 
atalya@mediaindonesia.com 


ENJELANG akhir tahun, penyanyi 

Christina Aguilera, 41, membagikan 

capaiannya selama 2021. Ia meng- 

unggah video yang berisi cuplikan 
dokumentasi video dan foto perjalanan kariernya 
selama setahun terakhir dalam akun Instagram- 
nya. 

“Sungguh tahun yang luar biasa. Terima kasih 
2021,” kata Aguilera dalam takarirnya. “Ini adalah 
tahun yang penuh dengan cinta, kegembiraan, dan 
petualangan baru,” lanjutnya. 

Aguilera merasa sangat bersyukur dapat mem- 
bagikan pengalaman dengan para penggemar 
setianya. Di antaranya ialah keputusannya untuk 
menyanyikan lagu berbahasa Latin dan mendapat 
penghargaan Music Icon Award. 

Cuplikan footage tersebut menunjukkan pe- 
nampilannya dalam Latin Grammy Awards ke-22 
dan dalam People's Choice Awards, juga momen 
keluarga bersama tunangan dan anaknya. 

Selain mengucapkan terima kasih kepada kelu- 
arga, teman, dan timnya, Aguilera berjanji akan 
membuat karya yang menarik pada 2022. 

“Tahun ini membawa saya pada banyak sekali 
kolaborasi dan kesempatan yang tak terduga, dan 
saya siap menyongsongnya. 2022... Here we go!” 
kata pelantun Reflection tersebut. 

Christina Aguilera mengguncang pasar musik me- 
lalui lagu hitnya, Genie in a Bottle, pada 1999, yang 
menandai pergeseran tren musik pop Amerika saat 
itu bersama dengan penyanyi Britney Spears. Tak 
hanya berhenti pada tren musik remaja, ia tumbuh 


MI/YOSEPH PENCAWAN 


NAWAL LUBIS 
Ingin 
Pramugari 
Pakai Ulos 


menjadi bintang pop kelas dunia. Dia 
juga merambah industri musik Latin, 
melepas lagu balada berbahasa Spanyol 
bersama Alejandro Fernandez berjudul 
Hoy Tengo Ganas de Ti. 


Bahasa Spanyol 

Dalam wawancara dengan People.com 
beberapa waktu lalu, Aguilera mengata- 
kan sangat bersemangat merilis album 
piringan hitamnya, Pa Mis Muchacha, 
yang memuat lagu berbahasa Spanyol, 
dua dekade setelah Mi Reflejo, album ber- 
bahasa Spanyol pertamanya. 

“Saya dan tim memiliki begitu banyak 
materi (lagu). Kami akan merilisnya dalam 
enam segmen lagu secara episodik sepan- 
jang tahun depan. Album ini menceritakan 
sebuah kisah dan membawa Anda pada 
perjalanan dan petualangan yang berbeda 
dari masa lalu saya. Ini adalah ilustrasi 
akar saya,” kata dia. 

Aguilera menyatakan senang terjun 
ke karier yang dijalaninya. “Saya bisa 
menyelami lebih dalam tentang sesuatu 
yang saya sukai. Karena terkadang, 
beberapa kesuksesan komersial saya 
bukanlah momen yang paling memba- 
hagiakan bagi saya,” ujarnya. 

Sejak merekam album Stripped, 
imbuhnya, ia selalu membuat musik 
yang diyakininya meskipun belum 
tentu semua orang menyukai. “Saya 
menyebut album ini adalah gambar- 
an diri saya,” tuturnya. (H-3) 


aa AFP/FREDERIC 


PRISIA NASUTION 


SDM Kunci 
Kembangkan 
Wisata 


AKTRIS Prisia Nasution, 37, mengungkapkan 
sumber daya manusia menjadi hal penting dalam 
pengembangan pariwisata di Indonesia. Namun, 
berdasarkan pengalamannya, justru SDM kurang 
dioptimalkan untuk pengelolaan wisata di suatu 
daerah. Prisia mengatakan pengalaman tersebut 
didapatnya saat syuting film Sokola Rimba pada 
2013 yang berlokasi di kawasan Jambi. Ia mem- 
erankan Butet Manurung, yang mengajari anak 
suku Anak Dalam (Orang Rimba) untuk membaca 
dan menulis. 

“Harus ada pembentukan karakter dan pembela- 
jaran khusus kepada warga yang tinggal di sekitar 
daerah wisata agar bisa mengoptimalkan potensi 
lokasi tersebut,” kata dia dalam dialog dengan Men- 
teri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 


INSTAGRAM@LALEILMANINO 


LALEILMANINO 


Gandeng 
Kolektibel 
Luncurkan NFT 


KETUA Dewan Kerajinan Nasional Daerah 
(Dekranasda) Sumatra Utara Nawal Lubis, 
59, mengatakan akan memperluas pasar 
produk kerajinan daerahnya dengan 
strategi pemasaran yang lebih inovatif. 
“Salah satunya dengan cara promosi di 
pesawat terbang, terutama pesawat yang 
pergi atau datang ke Sumut,” ujarnya, 
kemarin. 

Menurut Nawal, salah satu produk yang 
akan dipromosikan ialah wastra atau 
kain khas Sumut seperti ulos. Ulos akan 
dipromosikan melalui dunia penerbangan 
dengan berbagai cara. 

Salah satunya pemakaian ulos oleh 
pramugari. Nawal ingin agar pramugari 
memakai ulos saat melayani penum- 
pang yang turun atau akan berangkat 
di bandara-bandara yang ada di Sumut. 
“Kainnya nanti kami yang menyiapkan,” 
imbuh Nawal. 

Istri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi 
itu berujar sebenarnya ide ini sudah se- 
jak lama direncanakan. Namun, karena 
kondisi sulit yang dialami dunia pener- 
bangan akibat pandemi, rencana itu pun 
ditunda. Nawal melihat ini dapat menjadi 
sarana yang efektif untuk mempromosi- 
kan produk wastra dari Sumut. Semakin 
tinggi frekuensi serta rute penerbangan 
dalam dan luar negeri, maka akan sema- 
kin luas pula produk itu terpromosikan. 
(YP/H-3) 


Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Indramayu, 
Jawa Barat, beberapa waktu lalu. 

Ia menuturkan mayoritas warga merasa malu 
dan minder jika menghadapi turis, terutama turis 
asing. “Permasalahan ada 

pada warga desa sen- 
diri. SDM di desa sudah 
sf siap, tapi secara mental 
mereka minder sama 
turis. Jadi 
adat 
dan 
bu - 
daya 
m e - 
reka diting- 
galkan. Enggak mau 
pakai sarung, kain 
tenun, malah 
pakai jins. Nah 
orang-orang 
kota yang 
datang ke 
desa itu 
justru yang 
pakai sarung 
mereka,” ung- 
kapnya. (H-3) 


INSTAGRAM@PRISIA 


TRIO Laleilmanino melihat potensi baru 
dalam sistem non-fungible tokens atau 
biasa disebut NFT. Bekerja sama dengan 
startup teknologi Kolektibel, grup yang 
banyak menghasilkan lagu terkenal ini 
menghadirkan Laleilmanino NFT. 

Laleilmanino merupakan trio pro- 
duser yang terdiri atas Nino RAN, Lale, 
dan Ilman Malig & D'Essentials. Mereka 
sudah memproduksi 100 lagu dalam 
kurun waktu tujuh tahun. Sejumlah 
penghargaan sudah pernah mereka raih, 
termasuk di Anugerah Musik Indonesia 
(AMI) Awards. 

“Kami menyadari bahwa dunia musik 
terus berevolusi. Kami melihat NFT bu- 
kanlah sebuah tren sesaat, melainkan 
era baru bagi industri musik masa de- 
pan,” kata Nino RAN. 

Kolektibel sebelumnya telah menjual 
lebih dari 525 IBL NFT bekerja sama 
dengan Liga Basket Indonesia. Meli- 
hat besarnya pasar di dunia musik, 
mereka menggandeng musisi seperti 
Laleilmanino. “Industri NFT ini sedang 
bergerak cukup cepat. Kami perlu 
merespons industri musik untuk dapat 
memanfaatkan peluang besar teknologi 
baru ini. Kami sangat berharap kerja 
sama ini bisa membuka adopsi NFT 
sebanyak-banyaknya di Indonesia,” 
kata CEO Kolektibel, Pungkas Riandika. 
(Medcom.id/H-3) 


SENIN, 3 JANUARI 2022 


MEDIA 
INDONESIA 


HALAMAN A1 


FOKUS 


Letih 


ANTARA/TEGUH PRIHATNA 


HARGA BAHAN POKOK NAIK: Pedagang melayani pembeli di Pasar Botania, Batam, - - Sa 
Kepulauan Riau, Selasa (28/12/21). Jelang akhir tahun, harga komoditas pangan mulai "2 ang P————5 y 
mengalami kenaikan, di antaranya harga cabai rawit merah dari Rp55 ribu menjadi Rp100 
ribu per kilogram, telur dari Rp45 ribu menjadi Rp54 ribu per papan, sedangkan harga cabai Ta 
merah rata-rata naik berkisar Rp52 ribu per kilogram. A / 


enangkal 
Inflasi 
Pangan 
Berulang 


ANTARA/ARIF FIRMANSYAH 


USULAN SUBSIDI HARGA MINYAK GORENG: Pengunjung berjalan di samping rak minyak goreng kemasan di supermarket, di Bogor, 
Jawa Barat, Selasa (28/12/21). Menteri Perdagangan Muhamad Lutfi mengusulkan penggunaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDPKS) untuk menyuksidi harga minyak goreng yang terus mengalami kenaikan. 


Pemerintah mendorong 
pemda dapat 

bekerja sama untuk 
mengendalikan harga 
bahan pangan. 


M Imam RAMADHAN AviseNa 
ilham@mediaindonesia.com 


NCAMAN inflasi pangan meng- 

hantui Indonesia dalam bebe- 

rapa pekan terakhir. Harga se- 

jumlah bahan pangan meroket. 
Kondisi ini sangat memukul masyarakat, 
terutama yang berpenghasilan rendah 
yang telah tertekan akibat pandemi 
covid-19. 

Tercatat, pada 28 Desember 2021, harga 
sejumlah bahan pangan naik, misalnya, 
minyak goreng yang rerata mencapai 
Rp20.350 per kilogram (kg), jauh melam- 
paui harga eceran tertinggi (HET) yang 
sebesar Rp11 ribu per liter. Lalu, telur 
ayam ras Rp29.500 per kg dan cabai rawit 
merah Rp96.400 per kg. 

Lonjakan harga sejumlah kebutuhan 
pokok itu dipicu cuaca, tingginya permin- 
taan dalam negeri, dan pengaruh harga 
di tingkat global. Pemerintah kemudian 
mencari cara untuk menjaga fluktuasi 
harga bahan pangan tersebut. Operasi 


pasar hingga upaya subsidi silang dilaku- 
kan untuk mengendalikan harga bahan 
pangan di tingkat konsumen. 

Menteri Koordinator Bidang Perekono- 
mian Airlangga Hartarto mengungkapkan 
kenaikan harga sejumlah bahan pangan 
pokok di momen akhir tahun sejatinya 
kerap terjadi. Menurut Airlangga, hal itu 
merupakan pola yang terbentuk kare- 
na adanya Natal dan menjelang Tahun 
Baru. 

Namun, itu tak berarti pengambil 
kebijakan berdiam diri dan menunggu 
siklus harga pangan kembali ke level 
normalnya. Pemerintah, kata Airlangga, 
telah melakukan operasi pasar di sejum- 
lah wilayah untuk mengendalikan harga 
sejumlah bahan pangan. 

“Realisasi dari program operasi pa- 
sar sekarang sudah mencapai 3540 dan 
ini juga arahan Bapak Presiden (Joko 
Widodo) ini untuk terus dilanjutkan,” 
ujarnya saat berdiskusi dengan awak 
media, Kamis (30/12/2021). 

Untuk mengendalikan harga minyak 
goreng, pemerintah menyediakan 11 
juta liter minyak goreng untuk diserap 
masyarakat dalam operasi pasar. Untuk 
telur ayam ras, kenaikan harga terjadi 
akibat tingginya permintaan dan dam- 
pak dari melonjaknya jagung sebagai 
pakan ayam. 

Untuk mengendalikan harga telur, PT 
Berdikari, selaku Badan Usaha Milik Ne- 


gara (BUMN), telah menyerap sejumlah 
telur untuk disediakan dalam operasi 
pasar dengan kisaran harga Rp25 ribu 
per kg. 

Lebih jauh, pemerintah mendorong 
agar pemda dapat bekerja sama untuk 
mengendalikan harga bahan pangan. 
Pemda dapat memanfaatkan Badan Usa- 
ha Milik Daerah (BUMD) untuk bekerja 
sama memenuhi kebutuhan pangan guna 
menghindari lonjakan harga. 

Selain itu, dari sisi logistik, pemerintah 
memastikan akan turun tangan bila dira- 
sa diperlukan. “Terkait dengan angkutan, 
Bapak Presiden juga mencatat, dari ja- 
ringan distribusi dari sisi produksi, harus 
diingatkan pemerintah daerah, terutama 
kabupaten/kota, sentra produksi masuk 
ke jalan nasional. Apalagi sekarang de- 
ngan adanya UU Jalan, pemerintah bisa 
melakukan intervensi bila diperlukan,” 
terang Airlangga. 


Subsidi silang 

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pa- 
ngan dan Agribisnis Kementerian Koordi- 
nator Bidang Perekonomian Musdhalifah, 
pemerintah saat ini sedang membahas 
kebijakan untuk menekan harga minyak 
goreng. 

Skema yang akan dipakai ialah subsidi 
silang dari pendapatan yang diterima Ba- 
dan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 
Sawit (BPDPKS). “Soal minyak goreng, kita 


ada policy jangka pendek dalam Nataru 
dengan koordinasi bersama produsen 
minyak goreng,” imbuhnya. 

Dia menambahkan, pada April, ada per- 
timbangan untuk subsidi minyak goreng 
oleh BPDPKS. Namun, ini masih dibahas 
mengenai skema terbaik dan sesuai de- 
ngan kondisi yang ada. 

Lebih lanjut, Musdhalifah mengatakan, 
selama pandemi covid-19 merebak, harga 
bahan pangan relatif terkendali. Bahkan, 
beberapa komoditas pangan yang kerap 
berfluktuasi, harganya dapat terjaga di 
level yang stabil dan terjangkau. 

Pengendalian inflasi pangan juga di- 
lakukan oleh Tim Pengendali Inflasi 
Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID) melalui 
operasi pasar. Deputi Koordinasi Bidang 
Makroekonomi dan Keuangan Kemenko 
Perekonomian Iskandar Simorangkir me- 
nuturkan, untuk menjaga stabilitas harga 
pangan, TPIP mengusung program 4K. 

“Ada program 4K, kelancaran arus ba- 
rang, keterjangkauan harga, ketersediaan 
barang, dan komunikasi yang efektif,” 
ujar Iskandar yang juga menjabat Sekre- 
taris TPIP. 

Dia juga meminta masyarakat tak per- 
lu khawatir menyoal kenaikan harga 
dan inflasi. Pemerintah, kata Iskandar, 
telah berupaya agar masyarakat dapat 
memenuhi kebutuhan pangan pokoknya 
sonder merogoh koceknya terlalu dalam. 

“Jadi, terkait dengan inflasi, pemerin- 


tah sudah melakukan upaya. Minyak 
goreng itu faktor terbesarnya memang 
karena harga global, tapi sekarang ada 
operasi pasar dan diharapkan nanti bisa 
menurun pada bulan-bulan mendatang,” 
jelasnya. 

Adapun secara umum, tingkat inflasi 
Indonesia pada 2021 diperkirakan akan 
tetap rendah, yakni di angka 1,77Yo dari 
target dalam APBN 396 plus minus 196. 

Ketua DPR RI Puan Maharani tak lu- 
put menyoroti lonjakan harga sejumlah 
bahan pangan pokok di akhir 2021 dan 
meminta pemerintah segera mengatasi 
persoalan tersebut karena akan menyu- 
litkan masyarakat. 

Menurut dia, permasalahan naiknya 
harga-harga bahan pangan di akhir tahun 
juga harus diselesaikan untuk waktu- 
waktu ke depan karena fenomena itu 
selalu berulang dan perlu upaya penyele- 
saian yang komprehensif. Dia menilai 
perlu adanya sinergi kebijakan antarsek- 
tor dari sisi hulu hingga hilir, dari sektor 
produksi hingga perdagangan. 

Puan mengatakan pemulihan ekonomi 
nasional di tengah situasi pandemi covid- 
19, membutuhkan kebijakan yang dapat 
memberikan perlindungan ekonomi bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah. “Dan 
pada saat yang bersamaan mendorong 
dunia usaha, sektor riil, dan UMKM da- 
pat bergerak kembali dalam inflasi yang 
terkendali,” katanya. (Ant/E-3) 


FOKUS 


MEDIA 
INDONESIA 


A2 SENIN, 3 JANUARI 2022 


Pi 


ANTARA/IRWANSYAH PUTRA 


DERMAGA PANTE MENYE LAUT TAWAR: Wisatawan mengunjungi dermaga Pante Menye Danau Laut Tawar pada libur Natal dan Tahun Baru di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Minggu (26/12/2021). Bangunan 
dermaga yang berbentuk perahu dan bermotifkan kerawang gayo yang menjulur ke arah danau menjadi destinasi bagi wisatawan untuk berswafoto. 


Awan Cerah Pariwisata 2022 


Kontribusi pariwisata terhadap produk 
domestik bruto (PDB) sebesar 4,349 pada 
tahun ini atau naik 146 ketimbang di 2021. 


Insi Nantika JeLita 
insi@mediaindonesia.com 


EMERINTAH optimistis 

prospek industri sektor 

pariwisata akan lebih 

cerah tahun depan. Hal 
itu seiring dengan pulihnya ak- 
tivitas masyarakat pascapandemi 
dan berlanjutnya tren pemulihan 
ekonomi. 

Oleh karena itu, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Kemenparekraf) menargetkan 
nilai devisa pariwisata di 2022 me- 
nembus US$1,7 miliar atau sekitar 
Rp24,2 triliun. Satu target yang cu- 
kup tinggi dari US$360 juta-US$370 
juta pada 2021. 

Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 
Sandiaga Salahuddin Uno saat 
Jumpa Pers Akhir Tahun 2021 se- 
cara virtual, yang dikutip Jumat 
(31/12/2021), menyebut bahwa 
dengan proyeksi nilai devisa 
tersebut, bakal ada peningkatan 
kontribusi pariwisata terhadap 
PDB sebesar 4,399 di tahun ini 
atau naik 190 jika dibandingkan 
dengan di 2021. 

“Jumlah wisatawan juga kita ke- 
jar. Wisatawan mancanegara (wis- 
man) ditargetkan ada 1,8 juta-3,6 
juta orang. Sementara wisatawan 
Nusantara yang menjadi andalan 
kita, ditargetkan ada 260 juta-280 
juta pergerakan,” urainya. 

Deputi Bidang Kebijakan Stra- 
tegis Kemenparekraf Kurleni Ukar 
menambahkan, terkait target wis- 
man di tahun ini akan dikejar dari 
berbagai kegiatan internasional 
yang ada di Tanah Air. 

“Kami mengharapkan dengan 
adanya event-event internasional 
akan meningkatkan devisa bagi 
negara,” tuturnya. 

Kebijakan pembukaan per- 
batasan negara diakui masih men- 
jadi kendala terkait aturan masuk 
ke Indonesia. Meski demikian, Bali 
dinilai masih menjadi destinasi 
utama bagi wisman asal Australia, 
kemudian ada wisman asal India 
serta Jepang. 

“Sementara untuk Batam dan 
Bintan, wisatawan asal Malaysia 
dan Singapura masih menjadi tar- 
get utama,” sebutnya. 

Wakil Ketua Asosiasi Perusa- 


haan Perjalanan Wisata (Asi- 
ta) Budijanto Ardiansjah ber- 
pendapat, proyeksi peningkatan 
wisatawan di 2022 terutama pada 
wisman sangat bergantung pada 
pengendalian kasus omikron di 
Tanah Air. 

“Tentu saja seharusnya setelah 
hampir dua tahun menyerang, vi- 
rus ini seharusnya bisa ditangani 


dengan baik sehingga pelan-pelan 
semua border bisa dibuka kembali 
dengan banyak negara agar jumlah 
wisman bisa naik kembali,” terang- 
nya kepada wartawan. 

Soal minimnya jumlah wisman 
di 2021 saat perbatasan dengan 
negara lain dibuka, Budijanto 
mengatakan memang negara me- 
merlukan penyesuaian sehingga 
tidak serta-merta wisman langsung 
masuk ke Indonesia. Dengan kata 
lain, ada syarat perjalanan yang 
harus dipatuhi pelancong. 

“Cuma sayangnya kembali ter- 
jadi gelombang omikron sehingga 


Muria itu menawarkan pemandangan hutan pinus. 


terjadi pengetatan karantina lagi. 
Aturan karantina jujur sangat 
memberatkan bagi wisman yang 
akan masuk walaupun memang 
harus diterapkan pada saat ini,” 
jelasnya. 


Ekonomi kreatif 

Seiring dengan pemulihan sek- 
tor pariwisata, pemerintah juga 
menargetkan peningkatan nilai 
tambah dari ekonomi kreatif. 

“ Kita proyeksikan nilai tambah 
ekonomi kreatif naik mencapai 
Rp1.236 triliun di 2022,” ujar San- 
diaga. 


Nilai ekonomi kreatif Indonesia, 
diungkapkan Sandiaga, bertengger 
di peringkat tiga besar dunia dari 
segi persentase terhadap PDB. 
Pertama ada Amerika dengan Hol- 
Iywood, lalu Korea dengan K-pop di 
posisi kedua. 

Seiring dengan itu, di sektor 
ekonomi kreatif diharapkan tum- 
buh 700 ribu lapangan kerja yang 
ditopang dari subsektor kuliner, 
kriya, fesyen, aplikasi, gim, dan 
lainnya. 

Dari sisi nilai investasi parekraf 
di 2021 sebesar Rp14,9 triliun. 
Angka ini terdiri atas penanaman 


Pa un 


— 


modal asing (PMA) senilai Rp2,94 
triliun dan penanaman modal 
dalam negeri (PMDN) sebanyak 
Rp11,96 triliun. 

Dengan berbagai upaya yang 
terus dilakukan pemerintah demi 
memulihkan perekonomian, op- 
timisme bahwa sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif bangkit kem- 
bali mendapatkan pijakannya. 
Infrastruktur yang dimiliki untuk 
bangkit telah cukup. Dengan de- 
mikian, awan cerah bakal kembali 
memenuhi dunia pariwisata dan 
ekonomi kreatif Indonesia di tahun 
ini. (E-1) 


menga AI ” 


1 ha? 
NO Aing 


ANTARA /YUSUF NUGROHO 


WISATA PIJAR PARK KUDUS: Wisatawan mengunjungi objek wisata Pijar Park di Dawe, Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (18/12). Destinasi wisata baru milik Perhutani yang berlokasi di lereng Gunung 


MEDIA 
INDONESIA 


FOKUS 


LAYANAN SPBU: Petugas SPBU bersiap melayani pembeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU daerah Jakarta Pusat. 


Penghapusan Premium antara 


Aksi dan Wacana (Lasi 


SENIN, 3 JANUARI 2022 A3 


ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A 


Mahalnya harga dituding sebagai penyebab minimnya masyarakat mengonsumsi BBM berkualitas. Padahal, di negara 
tetangga, BBM berkualitas menjadi bahan bakar sehar-hari masyarakat karena harganya terjangkau. 


Ferry Wuryasti 
fetryamediaindonesia.com 


ENCANA penghapusan bahan 

bakar minyak (BBM) RON 88 

atau premium oleh pemerin- 

tah kembali bergaung. Dalih- 
nya untuk menyelamatkan lingkungan 
dan kesehatan masyarakat. 

Direktur Eksekutif Komite Pengha- 
pusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad 
Safrudin tergelitik dan mempertanya- 
kan alasan rencana aksi pemerintah 
yang baru sekarang muncul untuk 
menghapus premium 88 (premium) 
dan pertalite. Pasalnya, lembaganya 
itu sudah sejak lama mengampanye- 
kan penghapusan premium. 

“Selain karena tidak ramah ling- 
kungan, penghapusan premium bisa 
mengurangi beban subsidi negara atas 
penyediaan BBM,” ujarnya dalam dis- 
kusi Refleksi 2021 Menghapus Premium 
88: Overnight Policy, Kamis (30/12). 

Penghapusan BBM beroktan rendah 
dalam konteks negara, sambungnya, 
sesungguhnya bukan sesuatu yang sulit. 
Di berbagai negara, kebijakan itu dise- 
but overnight policy. Artinya, kebijakan 
yang bisa diputuskan hanya dalam satu 
malam berdasarkan keputusan publik 
yang telah didasari fakta ilmiah. 

“Sehingga perlu dilakukan peru- 
bahan kebijakan publik terkait dengan 
rencana pemerintah yang terus molor 
dilaksanakan ini, termasuk untuk 
menghapus premium dan bahan bakar 
berkategori kotor,” kata Safrudin. 

Berdasarkan catatannya mengacu 
pada data 2019, yakni di masa se- 
belum pandemi covid-19, konsumsi 
BBM nasional mencapai 68,69 miliar 
kiloliter yang terdiri atas premium 88 
sebanyak 16,15 juta kiloliter (23,519), 
pertalite 90 16,69 juta kiloliter (24,390), 
pertamax 12,47 juta kiloliter (18,1690), 
pertamax turbo 230 ribu kiloliter 
(0,3496), solar 48 (bio solar) sebanyak 
22,38 juta kiloliter (32,5890), dexlite 51 
sebanyak 468,1 ribu kiloliter (0,68Y)), 
kemudian perta-DEX solar berkualitas 
baik 300,61 ribu kiloliter (0,4490). 

Perta-Dex HO yang diperuntukkan 
kendaraan berstandar Euro 4, tapi 
penggunaannya masih nol. 

“Penggunaan BBM akan terus me- 
ningkat seiring semakin banyaknya 
jumlah kendaraan bermotor di jalan 
raya, baik roda dua dan empat, kenda- 
raan penumpang, truk, dan lainnya,” 
kata Safrudin. 

Niat pemerintah mengampanyekan 
pengurangan konsumsi premium se- 
jatinya sudah dimulai sejak 2007 saat 
Indonesia mulai mengadopsi standar 


MENJAGA KI 
DAN KEINDA/ 
N 1 UJUDKAN KENY 


MI/ MOH IRFAN 


RENCANA PENGHAPUSAN BBM PREMIUM DAN PERTALITE: Petugas 
SPBU mengisikan bahan bakar minyak pertalite di SPBU, Menteng, Jakrta, Minggu 
(26/12). Rencana pemerintah menghapus jenis bahan bakar minyak (BBM) premium 
dan pertalite mulai 2022 karena kedua jenis BBM tersebut memiliki nilai oktan atau 


research octane number (RON) di bawah 91. 


emisi gas buang Euro 2. Lalu mulai 
2013, mengadopsi sepeda motor Euro 
3 dan mobil Euro 4 pada 2018. 

Lewat peningkatan standar emisi 
gas buang itu, seharusnya diikuti 
kebijakan penggunaan bahan bakar 
yang sesuai. 

“Jika kita sudah mengadopsi standar 
Euro 4, minimal BBM-nya pertamax 
turbo untuk bensin dan perta-DEX 
HO untuk kendaraan diesel. Kenda- 
raan yang masih Euro 2 karena dipro- 
duksi pada 2007 harus menggunakan 
kendaraan pertamax. Praktis, sejak 
2007 sebenarnya kita sudah tidak lagi 
butuh BBM kotor atau premium 88. 
Sayangnya, pemerintah tidak jeli dan 
malah menuruti kemauan oil trader/ 
importir," kata Safrudin. 

Ia juga menuding pemerintah telah 
menjebloskan masyarakat ke situasi 
missed fueling atau kesalahan pengi- 
sian bahan bakar lewat pembiaran 
penggunaan BBM beroktan rendah 
bagi kendaraan berteknologi terbaru. 

Dengan standar minimal emisi gas 
buang Euro 3, sejatinya kendaraan ber- 
motor sudah tak boleh lagi mengandal- 
kan premium 88, pertalite 90, solar 48, 
dan dexlite 51 sebagai bahan bakarnya. 
Selain membuat onderdil kendaraan 
jadi cepat aus, penggunaan BBM juga 
jadi lebih boros 1096-20Y6 karena tidak 
sesuai spesifikasi kendaraan. 

“Kondisi ini yang seharusnya mem- 
buat pemerintah segera mengambil 
langkah konkret untuk menghapus ba- 
han bakar yang kotor ini. Jangan sam- 
pai ditunda lagi, jangan sekadar janji 


surga lagi. Pada April 2018, seharusnya 
sudah diterapkan kebijakan ini, tapi 
kemudian tidak jalan dan secara men- 
dadak dianulir hanya karena desakan 
beberapa pihak,” ujar Safrudin. 


Transparansi harga 

Bahan bakar beroktan tinggi mahal 
harganya? Safrudin menyebut hal itu 
berpangkal dari ketidaktransparannya 
pemerintah dalam penetapan harga 
BBM. Anehnya lagi, negara-negara te- 
tangga dapat menjual BBM berkualitas 
dengan harga yang terjangkau ma- 
syarakat. 

Ia mengambil contoh harga BBM di 
Malaysia per 17 September 2021. per- 
tamax turbo untuk kendaraan Euro 4, 
harga pokok penjualan (HPP) di sana 
setara Rp3.472 per liter, sementara di 
Indonesia mencapai Rp7.387 per liter, 
dua kali lipat lebih jika dibandingkan 
dengan Malaysia. 

Setelah dikenai pajak dan keun- 
tungan penjualan, pertamax turbo di 
Malaysia dijual dengan harga 2,1 ringgit 
atau setara Rp7.100 per liter. Sementara 
itu, di Indonesia, SPBU menjualnya de- 
ngan harga Rp12.000 per liter. 

“Harusnya kita bisa mencontek cara 
Malaysia dalam menetapkan harga 
BBM sehingga HPP-nya rendah ka- 
rena sama-sama menggunakan acuan 
mid oil platts Singapore (MOPS). Tapi 
kenapa harganya bisa beda?" tanya 
Safrudin. 

Jika mengacu pada Australia yang 
menggunakan BBM berkualitas tinggi, 
yakni standar Euro 6, HPP BBM-nya 


hanya setara Rp7.500 per liter. 

"Jadi, kalau dikenakan sistem fiskal 
di Indonesia, harganya masih tetap di 
bawah pertamax turbo di SPBU di In- 
donesia. Itu sudah Euro 6!” serunya. 

Dia tekankan kalau negara transpa- 
ran, ada peluang Indonesia mengguna- 
kan BBM kualitas tinggi dengan harga 
yang terjangkau di masyarakat. 

“Kami juga sangsi, kita akan kembali 
di-prank atas rencana penghapusan 
BBM kotor. Penghapusan ini tidak iden- 
tik dengan kenaikan harga. Jika BBM ko- 
tor dihapus dan dilakukan restrukturi- 
sasi kebijakan harga, nanti akan dapat 
disajikan BBM dengan harga terjangkau 
di masyarakat," kata Safrudin. 


Tidak ganggu daya beli 

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menga- 
takan rencana penghapusan BBM 
beroktan rendah itu hanya sebuah 
wacana sejak 2015 dan tak kunjung 
terealisasi. Kembali dia punya dugaan 
kuat bahwa wacana penghapusan itu 
hanya prank (lelucon) belaka. 

"Ketika Presiden Jokowi bentuk 
pemerintah lima tahun, pertama ben- 
tuk tim reformasi mafia migas. Salah 
satu rekomendasinya adalah hapus 
premium,” kata Tulus. 

Ia menyebut penghapusan premium 
sulit dilakukan karena banyak diha- 
langi mafia dan pemburu renten impor 
premium. “Kecuali pemerintah punya 
nyali yang kuat,” kata Tulus. 

Jika dibenturkan dengan daya beli 
masyarakat, Tulus katakan, penghapus- 
an premium tidak akan mengganggu 
inflasi secara signifikan. 

Ia mengaku telah mengecek data itu 
ke bagian pemasaran PT Pertamina 
(Persero). Per November 2021, jumlah 
konsumsi premium secara nasional 
tinggal 0,90 dari total bahan bakar 
minyak yang beredar di masyarakat. 
Kondisi itu seiring dengan kebijakan 
Pertamina yang terus mengurangi 
pasokan premium ke SPBU. 

“Artinya, walau premiun dihapus, 
itu tidak akan menyebabkan inflasi 
mendalam dan tidak ganggu daya beli 
masyarakat. Kecuali yang dihapus ada- 
lah pertalite,” kata Tulus. 

Dia menambahkan pemerintah juga 
punya tugas mengedukasi masyarakat 
dalam mengonsumsi BBM. Pasalnya, 
masyarakat kerap tak menyadari 
bahwa harga premium yang murah, 
tetapi boros dalam penggunaan. 

“Konsumen beli premium artinya 
merugi karena lebih boros dibanding- 
kan kalau gunakan pertalite, pertamax, 
dan pertamax turbo,” tuturnya. 


Program langit biru 

Sebelumnya, Direktur Utama PT 
Pertamina (Persero) Nicke Widyawati 
angkat bicara mengenai kabar peng- 
hapusan BBM jenis premium dan 
pertalite. 

Menurut dia, hingga saat ini belum 
ada kebijakan untuk meniadakan 
pertalite. Alih-alih menghapus, Nicke 
bilang pemerintah akan melakukan 
edukasi kepada masyarakat untuk 
menggunakan BBM dengan oktan yang 
lebih tinggi. 

"Tidak ada kebijakan hari ini untuk 
menghapus pertalite. Itu tidak ada. 
Jadi, ini kembali lagi, kita ini lebih 
ke edukasi, edukasi ke masyarakat,” 
kata Nicke. 

Ia memastikan bahwa BBM jenis per- 
talite masih akan ada di pasaran. Meski 
begitu, ia mengimbau masyarakat un- 
tuk menggunakan BBM dengan kualitas 
yang lebih baik, yakni pertamax. 

“Tapi kami mendorong agar meng- 
gunakan yang lebih baik, yaitu perta- 
max. Supaya kita bisa memberikan 
kontribusi terhadap penurunan kar- 
bon emisi di Indonesia,” katanya. 

Lebih lanjut, Nicke menjelaskan im- 
bauan penggunaan BBM dengan kuali- 
tas yang lebih baik itu sesuai dengan 
ketentuan dari Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan tentang pengu- 
rangan emisi karbon. Dalam ketentuan 
itu, tertuang rekomendasi penggunaan 
BBM dengan tingkat RON 91. 

“Ketentuan dari Menteri KLHK 2017, 
mengurangi karbon emisi. Maka itu, 
direkomendasikan agar BBM yang 
dijual minimum 91. Jadi, ini dasarnya. 
Kita melihat bagaimana tahapan yang 
dilakukan karena Bapak Presiden sen- 
diri mengatakan bahwa harus melihat 
juga aspek lain dalam implementasi- 
nya,” kata Nicke. 

Ia mengatakan aspek yang dimak- 
sud di antaranya ialah mengenai af'- 
fordability dan kesiapan dari suplai. 
Artinya, keterjangkauan harga dan 
pasokan dari Pertamina. 

Melalui program langit biru yang 
dijalankan pertengahan 2020, Nicke 
mengatakan Pertamina mendorong 
masyarakat beralih dari membeli 
premium menjadi pertalite. Caranya, 
mulai Juni 2020 memberikan diskon 
pertalite seharga premium. 

“Selama Juni 2020 sampai dengan 
hari ini, karbon emisi yang berhasil 
kita turunkan 12 juta ton. Itu kontri- 
busi dari masyarakat yang beralih dari 
penggunaan premium ke pertalite dan 
tentu saja penggunaan untuk mesin- 
nya jadi lebih baik dan lebih efisien,” 
kata Nicke. (E-2) 


MEDIA 
INDONESIA 


FOKUS 


Hotline: 

0811123 7979 

Customer Service: 

(021) 5821303 

Pemasangan Iklan: 

(021) 5812113 & 5801480 
E-mail: cs@mediaindonesia.com 


SENIN, 3 JANUARI 2022 


HALAMAN A4 


Mewaspadai 


Kem 


ungkinan 


Terjadinya 


Inflasi Pangan 


Perkembangan Inflasi Volatile Food Indonesia 2021 


11596 Dal 11972 
L L L L 1 L I l L L L J 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov 
(deflasi) (deflasi) 
Keterangan: 


Inflasi komponen bergejolak (volatile food) ialah inflasi yang dominan yang dipengaruhi shocks (kejutan) 
dalam kelompok bahan makanan, seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga 
komoditas pangan domestik ataupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. 


INFLASI pangan menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai pemerintah 


Indonesia. Hal itu disebabkan dalam beberapa waktu terakhir terjadi lonjakan 
harga komoditas pangan. Per 31 Desember 2021, sejumlah komoditas pangan 
terpantau mengalami kenaikan harga, seperti minyak goreng kemasan bermerek 


di Indonesia 


I yang mencapai Rp20.600 per kilogram (kg), sedangkan pada 28 Desember 


2021, harga minyak goreng kemasan bermerek I sebesar Rp20.350 per kg. Selain 
minyak goreng, beberapa komoditas, seperti telur ayam ras, daging ayam ras, 


dan daging sapi juga 


Selain itu, berdasarkan laporan analisis tim pengendalian inflasi pusat/TPIP, 
kelompok harga pangan bergejolak (volatile food) mengalami inflasi sebesar 
1,19”6 (mtm) pada November 2021, lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan 
sebelumnya yang sebesar 0,07”c (mtm). Peningkatan harga pangan bergejolak 
pada November 2021 disebabkan kenaikan harga cabai merah, telur dan daging 


terpantau mengalami kenaikan harga. 


28/12/2021 29/12/2021 


Perkembangan Rerata Harga Pangan 


Beras «kg, Rp) 


30/12/2021 


31/12/2021 


"Beras kualitas bawah I 10.700 10.700 10.700 10.700 
"Beras kualitas bawah | 10.450 10.450 10.450 10.450 
"Beras kualitas medium I 11.750 1760 11.750 11.750 
"Beras kualitas medium II 11.550 11.550 11.550 11.550 
"Beras kualitas super | 13.000 13.050 13.050 13.050 
"Beras kualitas super II 12.600 12.600 12.600 12.600 


ayam ras, serta minyak goreng yang dipengaruhi berlalunya musim panen. 


Selain itu, kondisi cuaca dengan intensitas curah hujan yang tinggi menyebab- 
kan gangguan produksi dan distribusi di sejumlah wilayah. Tentunya hal ini 
harus diwaspadai pemerintah agar inflasi pangan yang terjadi tidak 


memengaruhi kehidupan perekonomian Indonesia. 


Komoditas Penyum 


Kelompok Volatile Food 
(Data November 2021) 


Komoditas Inflasi (?e, mtm) 


bang Inflasi 


Mengusung program 4K, yaitu: 
" Kelancaran arus barang. 
" Keterjangkauan harga. 


Pengendalian Inflasi Pangan oleh Tim 
Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah 


29/12/2021 


"Daging ayam ras segar 37.000 37.250 


30/12/2021 


Daging Sapi «o, Rp) 


Daging Ayam «o, Rp) 


28/12/2021 


31/12/2021 


37.600 37.950 


28/12/2021 29/12/2021 30/12/2021 31/12/2021 
"Daging sapi kualitas | 128.150 128.250 128.400 128.550 
"Daging sapi kualitasll 118.800 118.900 119.050 119.200 


Telur Ayam «9, Rp) 


28/12/2021 29/12/2021 


"Telur ayam ras segar ' 29.600 30.100 


Bawang Merah «s, Rp) 
28/12/2021 29/12/2021 


"Bawang merah ukuran sedang 30.050 30.100 


28/12/2021 


29/12/2021 


"Bawang putih ukuran sedang 30.000 29.950 


Cabai Merah «oa, Rp 


28/12/2021 


30/12/2021 
30.300 


31/12/2021 
30.300 


30/12/2021 31/12/2021 


30.050 30.100 


Bawang Putih «g, Rp) 


30/12/2021 31/12/2021 


30.100 30.100 


28/12/2021 29/12/2021 30/12/2021 31/12/2021 
"Cabai merah besar 49.950 49.100 48.300 47.850 
"Cabai merah keriting 53.150 52.500 51.150 50.600 


Minyak Goreng (ko, Rp) 


29/12/2021 


30/12/2021 


31/12/2021 


"Minyak goreng curah 18.250 18.250 18.400 18.450 
"Minyak goreng kemasan bermerek I 20.350 20.450 20.600 20.600 
"Minyak goreng kemasan bermerek II 19.750 19.950 20.050 20.100 


Gula Pasir (oa, Rp) 


28/12/2021 


29/12/2021 


30/12/2021 31/12/2021 


MN EAN 5 " Ketersediaan barang " Gula pasir kualitas premium I 15.250 15.200 15.200 15.200 
Telur ayam ras 10,94 : - i 
Aan Zges 2 Komunikasi yang efektif. Gula pasir lokal 13.300 13.300 13.300 13.300 
Daging ayam ras 1,90 
Kepulauan Riau: 
17,446 5 : 
- , 3 Kalimantan Utara: 
Bangka Belitung: 
Pan : $ 17,241 Faktor Pendoron 
Provinsi Pencatat Inflasi Mi . | 13,43” 3 i ARE g 
. a : Kepulauan Riau ————. Meningkatnya 
Minyak Goreng Tertinggi 32,644 
(Data November 2021) Harga Pangan 
n Tingginya kebutuhan pangan 
Sumatra Selatan: R 
- - : N : 
Padu Pencatat Inflasi 48,5156 DKI Jakarta: «4. vosi Barat Bae PA aa 
: : H L 9 ulawesi Barat: " Banyaknya warga yang 
Cabai Merah Tertinggi Hn — 3 5,907 15,274 | membuat kue dan makanan 
(Data November 2021) di Banten:— Sulawesi Selatan: khas Nataru 
18,03Yc 9,88Yo , 
aa Jaa " Cuaca. 
- - - DI Yogyakarta: " Pengaruh harga di tingkat 
| Provinsi Pencatat Inflasi 2 ju global. 
Telur Ayam Ras Tertinggi Nusa Tenggara Timur: 
(Data November 2021) 10,27Yo 
a Provinsi Pencatat Inflasi 
sanga : Daging Ayam Ras Tertinggi 
m Melakukan operasi pasar di sejumlah wilayah. (Data November 2021) 
# Melakukan subsidi silang. 
Beberapa Upaya » Menyediakan 11 juta liter minyak goreng untuk Komoditas Triwulan Triwulanll Triwulan INI 
Pemerintah dalam diserap masyarakat. Perkembangan Rerata Jagung (US$/gantang) 4,9 6,1 6,3 
M n n lik n " Lewat PT Berdikari telah menyerap telur untuk Gandum (US$/gantang) 5,7 5,9 6,0 
engendalika masyarakat dengan harga jual Rp25 ribu per kg. Beberapa Harga Kedelai (US$/gantang) 13,2 14,9 14,0 
Harga Pangan , 4 : gantang 
m Mendorong agar pemerintah daerah dapat bekerja Komoditas Pangan Dunia Beras (US$/ton) 518.0 511,4 423,1 
sama untuk mengendalikan harga bahan pangan. ' 4 ' 
2 3 Ban Data 202 Bea 1040,4 1.002,9 


Sumber: Kemendag/BI/Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional/Litbang MI 


